08/2005 Rp28.000 + 2CD 


DO \ 

> | 

m. — 

DO MORE WITH LINUX & OPEN SOURCE 


Antivirus di Linux h16 





Siapa bilang Linux tidak bisa dimanfaatkan 
sebagai potensi bisnis? 






Distro turunan Red Hat yang semakin serius 


Simulasi pesawat dengan memperlihatkan eksistensinya? 


tampilan semirip asli 





Memperlihatkan bagaimana memanfaatkan Nolkode untuk 


Analisis signal secara real- membangun aplikasi web dengan cepat. 


time 


Itooo 0 12000 





E-mail Client berbasis GTK+ 
yang cepat 





FULL VERSION 





08 





Kumpulkan informasi koleksi 
film dan tata ulang 
dengan baik 





| <<. Tengok alternatif-alternatif lainnya! 


A 


1 


8199 51521301063 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








ami sering menerima pertanyaan sepu- 

tar perkembangan pengguna Linux di 

Indonesia. Misalnya, mengapa jumlah 
pengguna Linux masih sedikit di Indonesia? 
Mengapa orang Indonesia memilih membajak 
Windows daripada menggunakan software legal 
Linux? Mengapa sulit mencari dukungan teknis 
untuk Linux? 

Jawaban satu pertanyaan berkaitan dengan 
pertanyaan lain. Berikut ini jawaban kami, 
yang belum tentu tepat untuk semua kalangan. 
Jumlah pengguna Linux masih sedikit, antara 
lain karena banyak pengguna komputer masih 
merasa nyaman dan aman menggunakan soft- 
ware bajakan. Juga karena rendahnya peng- 
hargaan terhadap HaKI di Indonesia, terutama 
oleh pemerintah. Para pengguna komputer 
juga belum menemukan banyak penyedia duku- 
ngan teknis untuk Linux, termasuk kemudahan 
mendapatkan driver hardware dan update soft- 
ware. 

Jawaban terakhir kami itu sering mendapat- 
kan bantahan dari teman-teman pengguna 
Linux, mungkin juga Anda. Dukungan Linux 


DARI REDAKS 





Seuntai Kata Dari Kami 





Dukungan Teknis 
untuk Linux 


saat ini telah tersedia luas. Bahkan dukungan 
bisa diperoleh secara bebas melalui Internet, 
seperti di maling list, chatting, forum diskusi 
di web, dan server-server penyedia paket atau 
repository. Kami sependapat dengan teman-te- 
man, namun kami melihat tidak semua peng- 
guna komputer memiliki kemudahan akses 
Internet. Kalaupun ada, biaya akses Internet di 
Indonesia sangat mahal untuk ukuran penggu- 
na komputer umumnya. Ditambah lagi, belum 
banyak pengguna komputer yang sudah terbiasa 
dengan Internet. 

Di sisi lain, terutama untuk Anda yang ti- 
dak ragu akan kemampuan Linux, kurangnya 
dukungan teknis bisa menjadi peluang bisnis. 
Bayangkan jika pemerintah sekarang memutus- 
kan mengganti semua Windows dan software 
bajakan dengan Linux, siapa yang siap memberi 
dukungan teknis di seluruh Indonesia? Ada pu- 
luhan departemen dan non-departemen, lebih 
dari 30 propinsi, dan lebih dari 400 kabupaten 
dan kotamadya. Ini pasar sangat besar, tidak 
hanya dukungan teknis, namun juga developer 
software dan penyedia jasa pelatihan. A 








BACAAN PENGGEM 


PERKAWINAN 


Ar U — 


T tira 


Ta Vote” 








E "i 


—_ 1 


WARTA EKONOMI 


www.infolinux.web.id 





RUSMANTO 
PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 


=LINUX 
Kontak 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


Klinik bantuan Linux: 
klinik@infolinux.co.id 


CD yang bermasalah: 
redaksi@infolinux.co.id 


Mailing-list pembaca: 
pembaca@infolinux.co.id 
mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Ingin mengirimkan naskah: 
submissions@infolinux.co.id 


Sirkulasi: 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www. infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 
230-5318, 316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau 
pemesanan edisi-edisi sebelumnya: 
Telepon: (021) 4682-6816, 
461-6779 

Faksimili: (021) 4682-6817 


INFOLINUX 08/2005 





3 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








InfoLINUX 08/2005 





Indeks 





Berbisnis di Dunia: CO 


Open Source 


34 


Dari Redaksi 
Indeks 


Berita dan Profil 

BSD vs Linux 

Setelah Conectiva Sekarang Lycoris 
PS3 Menggunakan Linux? 

Profil: | Wayan Yuliarta, Web Programer 
& SysAdmin Linux 

Solaris Akhirnya Open 

Stallman Bersiap Merilis GPL Versi 3 
J2EE Mulai Bermain Open Source 
McAfee Mulai Ber-Linux 

Profil: Romi Satria Wahono, Pendiri 
Ilmukomputer.com 


Opini 

I Made Wiryana: 

Lembaga Pendidikan Berulah, Polisi dan 
Warnet Kena Batunya 

Budi Rahardjo: 

Masalah Profesionalisme Lagi 

Michael S. Sunggiardi 

Babak Ketiga Sejarah Microsoft di 
Indonesia 


Surat Pembaca 
Pengantar Ulasan 


Ulasan Hardware 
Asus WL-500g 


4  INFOLINUX 08/2005 


10 


11 


12 


14 


16 


17 


D-Link DI-624 

Linksys Compact Wireless-G WRT54GC 
3Com OfficeConnect Wireless 11g 
SMC 7904WBRA 

TRENDnet TEW-431BRP 


Ulasan Distro 
SUSE Linux Professional 9.3 
Fedora Core 4 


Ulasan Software 
BitDefender Anti Virus 
Kaspersky Anti Virus 


Ulasan Game 
Tuxpuck 
AstAttack 


Ulasan Buku 

High Performance Linux Clusters 
Performance Tuning for Linux(R) Servers 
Menggunakan dan Mengembangkan 
Linux Knoppix 


Pengantar Adu Software 


Adu Software 
Middleman 1.9.1 

Oops 1.5.23 

Privoxy 3.0.3 

Safe Squid Free Edition 
Squid 2.5.Stable6 

Tiny Proxy 1.6.3 


www.infolinux.web.id 


17 
18 
18 
19 
19 


20 
20 


22 
22 


24 
24 


25 
25 
25 


26 


27 
27 
28 
28 
29 
29 

















Software Pilihan 
Info CD 


Bisnis 
Linux di Perusahaan Ekspedisi Muatan 
Kapal Laut 


Apa Sih Sebenarnya... 
SOAP? (Bagian 2) 


Klinik 

Komunitas 

Tutorial 

Lebih Detail dengan Filesystem 
Integrasi User Account dengan LDAP (2) 


Membangun Aplikasi Web Berbasis PHP 
dengan Nolkode 


Step By Step Konfigurasi Squid Proxy Server 


dengan Berbagai Studi Kasus (1) 
Menampilkan Kontributor Linux dengan 
Menarik (2) 

Keamanan BIOS dan Boot Loader 


Info Harga 
Teka-Teki Linux 


Edisi Mendatang 





30 


33 


82 





BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








mFedora Core 4 belum lama rilis, namun 
pada fedoraproject.org telah menampil- 
kan apa saja yang akan menjadi perhatian 
pada Fedora Core 5. Beberapa ide yang 
muncul, di antaranya adalah mengenai 
banyak disk instalasi yang akan disurut- 
kan menjadi 1 hingga 3 disk. Selain itu, 
juga membahas mengenai manajer paket 
GUI dan updatemya, Xen Virtualisation, 
dukungan terhadap Laptop, dan yang 
gres adalah mengenai pembuatan Live- 
CD atau Live-DVD. 


E Kernel Linux selalu mengalami perubahan 
yang sangat cepat. Saat ini kernel telah me- 
masuki versi 2.6.12, para pengembang su- 
dah memberitahukan perubahan pada kernel 
2.6.13. Andrew Morton mengirimkan daftar 
patch yang akan dimasukkan. Beberapa di 
antaranya yang kontroversi adalah menge- 
nai Reiser4 dan FUSE. Sebelumnya Andrew 
menyatakan rencananya untuk memasuk- 
kan patch peningkatan namespace Reiser4, 
hanya saja di-disable secara default. Namun 
belakangan, Andrew berencana untuk me- 
ngeluarkannya dari kode kernel. Dan untuk 
FUSE, Andrew mengatakan bahwa FUSE ini 
sangat berguna, tetapi terdapat dua masalah, 
yaitu permasalahan dengan beberapa hack 
pemeriksaan permission dalam kode dan ru- 
ang kernel yang tidak perlu dan tidak lengkap 
pada server NFS. 


MSUSE Linux 9.3 baru rilis selama sembi- 
lan minggu dan Novell sudah merilis SUSE 
Linux 9.3 dalam bentuk instalasi DVD yang 
dapat diperoleh secara bebas di Internet. 
Image DVD yang berukuran hingga 4,3 
GB ini dapat diperoleh pada mirror-mirror 
SUSE. Selain versi DVD ini, SUSE juga telah 
merilis image CD SUSE Linux 9.3 untuk 
instalasi jaringan langsung ke server FTP 
atau HTTP dari SUSE Linux 9.3. 


mMicrosoft pada akhir Mei 2005 lalu 
mempekerjakan Daniel Robbins. Daniel 
Robbins ini merupakan pendiri dan 
mantan chief architect dari Gentoo Linux, 
distro Linux yang sudah dikenal sebagai 
meta-distribusi Linux yang adaptif. Sebe- 
lum pindah, Daniel Robbins telah memin- 
dahkan hak cipta Gentoo ke perusahaan 
non-profit Gentoo Foundation. 


INFOLINUX 08/2005 


BSD vs Linux 





- 
d haii 
" 


ulan Juni 2005 lalu kembali suasana 
Brr panas antara sistem operasi 
BSD dan Linux. Mungkin bukan di- 
antara kedua sistem operasi tersebut, tetapi 
naiknya temperatur ini dipancing oleh ko- 
mentar dari tokoh pemuka dari keduanya. 
“Mengerikan,” demikian kata Theo de 
Raadt, pionir gerakan software open source 
dan pendukung free software, yang dikutip 
dari Forbes.com. “Setiap orang mengguna- 
kan Linux dan tidak menyadari bahwa hal 
tersebut adalah salah. Dan pihak Linux tetap 
tidak mengubahnya dan malah memperbu- 
ruk bukannya mundur dan mengatakan, ‘Ini 
sampah dan kami harus memperbaikinya.” 
Theo de Raadt juga mengatakan bahwa 
Linux lebih populer dari BSD dikarenakan 
Linux memperoleh dukungan dari para 
pembuat hardware seperti HP dan IBM. 
“Saya pikir kualitas kode kami lebih 
tinggi, karena itu merupakan fokus utama 
bagi kami,” demikian kata Theo de Raadt. 
“Linux tidak pernah memikirkan kualitas. 
Terdapat banyak bagian dari sistem Linux 
yang hanya merupakan hacking kecil mu- 
rahan, dan ternyata bisa berjalan.” Sedang- 
kan untuk Linus Torvald, yang mencip- 
takan Linux dan mengejar pengembangan, 
Theo de Raadt mengatakan, “Saya sudah 
tidak tahu lagi apa yang menjadi fokus dia 
(Linus), yang jelas sudah bukan kualitas.” 


www.infolinux.web.id 


AN 
f ! Ss 


E 


) 


1 Ri 
8 


>* Gmumagun ini SACI 
T a- 2 


it 
ea) 
i 





Lalu, bagaimana komentar sang Linus 
Torvalds sendiri? Melalui e-mail-nya, Linus 
mengatakan Theo sulit dimengerti dan me- 
nolak untuk berkomentar lebih lanjut. 

Dalam sebuah artikel Joe Barr di News- 
Forge.com memperlihatkan wawancara 
dengan Linus Torvalds. Pada wawancara 
tersebut, Joe Barr mempertanyakan menge- 
nai kekuatan dan kelemahan dari Linux dan 
BSD dan mengenai seberapa besar sinergi 
yang mungkin terjadi antara kernel Linux 
dan BSD. Dan Linus Torvalds tidak suka 
membandingkan kedua hal tersebut. Dan 
beliau mengatakan bahwa mengatakan “le- 
bih baik” selalui berujung pada dasar “un- 
tuk apa?” dan “berdasarkan kriteria apa?” 

Joe Barr mengisahkan kejadian pada se- 
buah konferensi Usenix di San Diego bebe- 
rapa tahun yang lalu dimana Linus Torvalds 
menjadi pembicara dan para pengguna BSD 
hadir dan duduk dibarisan depan. Mereka 
menertawakan dan mengejek beliau, dan 
memberikan Linus kaos dengan logo BSD. 
Dan yang terjadi cukup mengejutkan, Linus 
menerima kaos yang mereka tawarkan dan 
bahkan mengenakannya sepanjang presen- 
tasi. Bukanlah masalah yang besar bagi pe- 
mimpin kernel Linux untuk mengenakan 
warna-warna BSD. Beliau ternyata mere- 
damkan apa yang bisa menjadi momen 
menegangkan tersebut. A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Setelah Conectiva 
Sekarang Lycoris 


N jipa yang sebelumnya dikenal 
sebagai Mandrakesoft, penghasil dis- 


tro Mandriva Linux, pada 15 Juni 2005 lalu 
mengumumkan sebuah persetujuan pem- 
belian beberapa aset Lycoris, sebuah distro 
Linux besar untuk pengguna rumahan yang 
berasal dari Amerika Utara. Sebagai bagian 
dari persetujuan ini, pendiri dan CEO Ly- 
coris Joseph Cheek bergabung dengan Man- 
driva untuk mengembangkan produk desk- 
top Linux yang baru dan advanced. 

Lycoris yang sudah berusia lima tahun 
ini dikenal sebagai penghasil desktop Linux 
user-friendly, yang dinamakan Desktop/LX 
yang dibasiskan pada GUI berkualitas tinggi 
dan teknologi Iris Software Gallery atas ke- 
mudahan dalam menambahkan kompo- 
nen-komponen baru ke sistem. Desktop/LX 
sering disebut sebagai pesaing paling realis- 
tik dan terjangkau terhadap sistem operasi 






Na 


J 


Windows dan MacOS, sehingga mem- 


peroleh perhatian besar dari pers Amerika. 

Lycoris juga memionir produk-produk 
unik Linux untuk pasar massa, seperti Ly- 
coris Desktop/LX Tablet Edition dan edisi 
Pocket PC, yang berarah ke beberapa part- 
nership dengan vendor-vendor hardware di 
Asia, termasuk Dialogue dan MoBits 

Mandriva berencana untuk mengkom- 
binasikan produk Mandriva Discovery dan 
Lycoris Desktop/LX. Dan Mandriva ber- 
harap versi terbaru dari software Discovery 
ini akan rilis pada musim gugur tahun ini. 

Dan untuk Mandriva, akuisisi ini meru- 
pakan usaha akhir untuk mengembalikan 
eksistensi mereka. Perusahaan ini kembali 
dari kebangkrutan setahun yang lalu setelah 
mengusahakan rencana sembilan tahun un- 
tuk membayar utang sebesar US$5 juta ke- 
pada kreditornya. A 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 











PS3 Menggunakan Linux? 


ony, yang merupakan vendor yang meng- 

hasilkan konsol game PS memposisikan 
generasi terbaru dari konsol gamenya seba- 
gai sebuah “entertainment supercomputer” 
yang dapat mengedit video, memanipulasi 
foto, dan lebih, hal ini berkat harddrive in- 
terchangeable yang sudah disertakan dengan 
pre-instalasi berbagai jenis sistem operasi 
Linux task-based, berdasarkan alihbahasa 
Gamespot terhadap wawancara dalam ma- 
jalah teknis berbahasa Jepang. 

Ken Kutaragi yang merupakan presi- 
dent Sony Computer Entertainment, dalam 
sebuah wawancara menyatakan bahwa dia 
berencana menginstalasi sistem operasi 
Linux pada drive harddisk PS3, sehingga PS3 
nantinya tidak lagi dikenali sebagai game 
konsol, tetapi lebih mirip ke komputer. 

Ken Kutaragi juga mengatakan, “Kami 
tidak akan melengkapi (PS3 dengan) drive 
harddisk secraa default, karena berapapun 
besar (kapasitas) drive harddisk yang kami 
sertakan pada PS3, tidak akan mencukupi.” 


7 7 


a 


Pernyataan tersebut tidak jelas apakah dia 





menyampaikan maksudnya dari fakta se- 
belumnya bahwa PS3 tidak akan dileng- 
kapi dengan drive harddisk atau apakah 
dia mengindikasikan bahwa device tersebut 
tidak akan hadir dengan slot drive harddisk 
detachable external 2,5-inch dalam spesifi- 
kasi PS3 yang dimuat di E3. 

Sedangkan, saingannya Xbox akan me- 
luncurkan Xbox 360 terbaru yang akan ha- 
dir dengan drive harddisk 20 GB standar. 
Tidak terdapat model drive harddisk 360 
lainnya yang diumumkan, walaupun Mi- 
crosoft secara resmi telah mengidentifika- 
sikan model-model dengan kapasitas lebih 
besar dapat diproduksi jika diperlukan. A 


www.infolinux.web.id 


| Wayan Yuliarta 
“Open source menjadi 
besar karena 
komunitasnya” 


Web Programer 
& SysAdmin 
Linux 





mBanyak jalan menjadi pintar untuk 
menguasai Linux. Entah itu dari senang 
mengoprek Linux, membaca buku tentang 
Linux, gabung ke milis-milis Linux, mau- 
pun browsing di Internet. Salah satunya 
adalah | Wayan Yuliarta atau yang akrab 
dipanggil Wayan, salah aktivis Linux yang 
sering memberikan jawaban di milis tanya- 
jawab@linux.or.id. 

Untuk bisa menjadi mahir di Linux, Wa- 
yan belajar dari trial and error, baca buku 
dan majalah tentang Linux, dan mencari 
referensi di Internet. Sampai akhirnya kare- 
na faktor kerjaan juga yang memaksa Wa- 
yan untuk mendalami Linux terutama pada 
bidang administrasi sistem dan jaringan. 

Aktivis Linux yang saat ini sedang 
bekerja sebagai Staf Lab TI Universitas Gu- 
nadarma, memiliki alasan sendiri mengapa 
dia sangat senang menggunakan platform 
open source. “Jika ada suatu sistem yang 
dibangun dengan sistem proprietary, selalu 
ada keinginan saya untuk membangunnya 
dengan teknologi open source, ada tanta- 
ngan tersendiri dalam hal itu. Kesan akan 
didapat jika hal tersebut sudah tercapai. 
Bahkan dapat memiliki fungsi lebih/nilai 
tambah daripada sistem yang sudah berja- 
lan”, jelas Wayan. 

Apa harapan Wayan terhadap komunitas 
Linux di Indonesia. “Ke depan saya ber- 
harap Linux dapat dijumpai pada komputer- 
komputer desktop kantor maupun rumah, 
minimal untuk aplikasi perkantoran. Dan 
yang lebih besar menggalakan pembuatan 
perangkat lunak open source lokal sehing- 
ga bisa menumbuhkan daya saing usaha 
kecil menengah tanpa terganjal masalah 
lisensi”, harap Wayan. Untuk menghubungi 
Wayan, Anda dapat mengirim e-mail ke: 
spyrogyra@phreaker.net. 


INFOLINUX 08/2005 7 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








8 


mVariCAD mengumumkan rilis dari soft- 
ware VariCAD 2005 versi Linux. Rilis Vari- 
CAD versi terbaru ini hadir dengan dileng- 
kapi kernel 3D terbaru yang memberikan 
peningkatan-peningkatan baru, seperti 
penampilan objek 3D yang lebih baik, po- 
sitioning 3D yang lebih meyakinkan dan 
editing yang solid, pembuatan gambar 
2D dari tampilan 3D yang lebih mudah, 
perbaikan dalam snapping dan pemilihan 
objek, dan banyak fitur lainnya. Versi trial 
gratis 30-hari dari sistem mekanis 3D/2D 
kompak ini dapat ditemukan dan di-down- 
load di www.varicad.com. 


MLinspire membuka jalan bagi para ga- 
mer. Para gamer tentu akan senang dengan 
tersedianya Cedega dari TransGaming pada 
tempat penjualan paket-paket Linspire's 
CNR (Click Anda Run). Dengan tersedianya 
Cedega ini, para pengguna Linspire dapat 
menikmati game-game Windows di Linux. 

“Gamer tidak lagi harus memilih antara 
Linux maupun Windows,” demikian kata 
Kevin Carmony yang merupakan CEO 
Linspire. “Rilis dari teknologi Cedega un- 
tuk Linspire ini mengisi satu kekosongan 
atau gap yang ada ketika menggunakan 
Linux,” tambah beliau. Cedega yang dulu- 
nya dikenal sebagai Winex dapat diperoleh 
di www.transgaming.com. 


mXandros yang merupakan distro Linux 
yang memberikan penggunaan yang mi- 
rip dengan Windows ini pada awal Juni 
2005 lalu mengumumkan rilis dari Xan- 
dros Business Desktop OS yang didesain 
secara spesific sangat kompatibel dengan 
server-server terbaru Windows. 

“Kami selalu ditanya mengenai kapan 
desktop Linux siap untuk penggunaan en- 
terprise, dan jawaban saya adalah, ‘Seka- 
rang!” demikian kata Andreas Typaldos, 
CEO Xandros. 

Sebagai penawaran spesial untuk 
digabungkan dengan rilis versi ketiga 
dari distro Xandros Business Desktop OS, 
Xandros akan mengirimkan contoh gratis 
dari software kepada perusahaan-pe- 
rusahaan yang cocok sehingga mereka 
dapat melihatnya sendiri. InfoLINUX sen- 
diri mendapatkan satu copy dari Xandros 
Business Desktop OS ini. 


INFOLINUX 08/2005 


Solaris Akhirnya Open 


ebagai taruhan untuk mengembalikan 

market share yang hilang, Sun Microsys- 
tems pada Juni 2005 lalu secara resmi meri- 
lis Solaris sebagai software open source. 

Sun berharap dapat berkompetisi mela- 
wan Red Hat, IBM dan Microsoft dengan 
strategi open source miliknya, yaitu dengan 
membagi-bagikan kode dari versi Unix po- 
puler miliknya. Dengan Linux dan Micro- 
soft yang saling berebut market, Unix mulai 
kehilangan daya pikatnya. 

Mulai pertengahan Juni 2005 lalu, Pe- 
rusahaan Sun mengirimkan lebih dari lima 
juta baris source kode pada situs web Open- 
Solaris. Gerakan buka-bukaan ini akan 
menyertakan kode kernel dan networking. 
Komponen-komponen tambahan, terma- 
suk instalasi dan beberapa tool administrasi, 
akan disertakan selanjutnya. 

“Ada banyak cara bagi para pengembang 
untuk secepatnya memulai berkontribusi ke 
proyek, seperti kode testing, memperbaiki 














| i@ smile 4 








bug-bug, proses dokumentasi, dan mem- 
berikan saran RFE (request for enhance- 
ments),” demikian kata Jim Grisanzio, 
manajer dari komunitas OpenSolaris. 

Sun juga berkolaborasi dengan Open- 
Solaris Community Advisory pada seluruh 
proposal pengaturan komunitas OpenSo- 
laris ini, yang Jim Grisanzio mengatakan 
bahwa hal ini dapat didebat, diperbaiki, dan 
mengesahkan secara hak yang terbuka di 
opensolaris.org. A 





Stallman Bersiap Merilis 


GPL Versi 3 


wal Juni lalu, tepatnya 9 Juni 2005, Free 

Software Foundation (FSF) merilis ar- 
tikel berjudul “GPL Version 3: Background 
to Adoption” yang dibuat oleh Richard M. 
Stallman dan Eben Moglen yang mendis- 
kusikan GLP versi 3 yang akan rilis. 

GNU General Public License (GPL) telah 
bertahan dan tidak berubah di versi 2 sejak 
1991. Richard M. Stallman, pendiri gerakan 
free software dan penulis GNU GPL, meri- 
lis versi 2 di tahun 1991 setelah mengambil 
saran legal dan mengumpulkan opini-opini 
dari pengembang-pengembang yang mem- 
perhatikan lisensi versi pertama, yang telah 
digunakan sejak 1985. Tidak ada hal yang 
signifikan dalam periode transisi dari versi 
pertama ke versi kedua GPL pada waktu itu. 
Free Software Foundation langsung meli- 
sensi kembali komponen-komponen dari 
GNU Project, yang mengubah banyak sekali 


www.infolinux.web.id 





koleksi aset software copyleft yang ada. Dan 


saat itu di Finlandia, Linus Torvalds meng- 
adopsi GPL 2 untuk Linux. 

Lalu, bagaimana dengan GPL versi 3 ini? 
Pengembangan GPL 3 sedang dalam proses 
berjalan di Free Software Foundation. Dan 
FSF telah berkonsultasi, baik formal maupun 
informal, dengan berbagai partisipan dari 
komunitas free software, industri, akademi, 
bahkan dari para pengembang di garasi-gara- 
si rumah. Dan ketika draft GPL versi 3 diri- 
lis. FSF kali pertama akan mendiskusikan 
draft tersebut dan memublikasikan setiap 
proses yang terjadi demi mengumpulkan 
berbagai opini dan saran. A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





J2EE Mulai semai 


Open Source 


ulunya, bisnis pengembangan Java 
berputar sekitar penjualan server- 
server Java 2 Enterprise Edition. 

Lain dulu lain sekarang. Sun Micro- 
systems akhir Juni lalu mengumumkan 
bahwa Sun memindahkan Sun Java System 
Application Server Platform Edition 9 mi- 
liknya dari JRL (Java Research License) alias 
proyek GlassFish, ke arah yang lebih bersa- 
habat dengan open source CDDL (Common 
Development and Distribution License). 

Gerakan yang dilakukan ini berarti Sun 
melakukan open source terhadap server J2EE 
(Java 2 Enterprise Edition) miliknya. 

Dengan mengenyampingkan argumen 
yang mengatakan bahwa CDDL hanyalah 
merupakan lisensi dari Sun yang mirip 
open source. Tapi sudah terdapat tiga Java 
versi Open source saat ini, yaitu Geronimo 
dari Apache Foundation, JBoss Application 


Ro SUN 


microsystems 


Server milik JBoss dan JOnAS dari Object- 
Web Consortium. 

Dan waktu yang sama, Iona, sebuah pe- 
rusahaan programming object kecil telah ber- 
gabung dengan ObjectWeb untuk kebaikan 
open source J2EE ke depannya. 

Walaupun Sun CEO, Scott McNealy 
masih ingin mengendarai Java, akan tetapi 
Sun telah kehilangan kontrol terhadap 
J2EE. Open source telah mengubah se- 
galanya mengenai J2EE, bahkan hingga bis- 
nis pengembangan software Java. Sehingga, 
dari sini, setiap orang hanya dapat melaku- 
kan bisnis pengembangan J2EE level enter- 
prise adalah melalui service. Seperti halnya 
Red Hat. A 


BERITA 
Sekilas Info dari Dunia TI 








Romi Satria Wahono | 





McAfee Mulai Ber-Linux 


cAfee, Inc., yang merupakan pe- 

mimpin dalam Intrusion Preven- 
tion dan Security Risk Management, pada 
pertengahan Juni 2005 lalu merilis duku- 
ngan McAfee Entercept untuk Linux. De- 
ngan pengumuman tersebut, server agen 
McAfee Entercept sekarang mendukung 
Red Hat Enterprise Linux 3, sebagai tamba- 
hannya terhadap dukungan platform yang 
sudah ada untuk Windows dan Solaris. 

Perkenalan dengan proteksi McAfee 
Entercept untuk Linux merupakan bagian 
dari strategi besar prusahaan McAfee untuk 
memberikan solusi sekuriti yang kompre- 
hensif dan proaktif dan multiplatform ter- 
masuk Linux. 

Pada 6 Juni 2005, perusahaan McAfee 
mengumumkan peningkatan terhadap 
McAfee LinuxShield dengan menawarkan 
proteksi virus yang komprehensif untuk 
sistem Linux mereka. 

Dengan semakin luasnya adopsi alterna- 
tif terhadap berbagai sistem operasi umum 


MCAFEE 





di antara para profesional TI, dan platform 
Linux yang telah digunakan secara luas un- 
tuk internal demikian juga dengan aplikasi- 
aplikasi yang berhadapan dengan web dan 
menjalankan berbagai aplikasi bisnis yang 
penting, termasuk akuntansi, database, dan 
server-server file/print. 

Sehubungan dengan semakin cepatnya 
proses adopsi yang dilakukan, terdapat be- 
berapa target eksploitasi yang sudah dike- 
nali pada aplikasi-aplikasi berbasis Linux, 
yang dapat mengakibatkan kerusakan 
sistem secara luas. Versi Linux dari McAfee 
Entercept memberikan proteksi yang baik 
untuk meyakinkan keamanan, integritas, 
dan kelancaran semua aplikasi yang berja- 
lan di Linux. A 


www.infolinux.web.id 


“Bergembiralah karena 
sekarang Linux makin 
mudah” ,- 


Pendiri 
Ilmukomputer. 
com 





MSaat ini, biaya kursus dan pendidikan 
komputer di Indonesia masih relatif ma- 
hal. Namun di balik itu semua, masih ada 
beberapa orang yang menyiasati agar 
bagaimana banyak para anak negeri tetap 
dapat menikmati pendidikan dengan mu- 
rah. Dan bersyukurlah karena terdapat situs 
dan CD //muKomputer.com yang memuat 
banyak ilmu tentang komputer dan dapat 
di-download dengan gratis. Bahkan banyak 
warnet yang menjual CD ini hanya dengan 
harga Rp5000 saja. 

Ilmukomputer.com didirikan oleh Romi 
Satrio Wahono dan kawan-kawan sekitar 
tahun 2003. Romi S.W. yang saat ini bekerja 
di PDII-LIPI telah mengenal Linux sejak ta- 
hun 1995 sejak kuliah tingkat 1 program S1 
di Saitama University, Jepang. Pada saat itu 
Romi S.W. menginstal Slackware Linux. 

Beberapa alasan yang membuat Romi 
S.W. menggunakan Linux, di antaranya 
karena awalnya ketika kuliah, Romi S.W. 
sering mengerjakan laporan/tugas kuliah 
dan project dengan menggunakan platform 
Linux, dan juga faktor kemudahan menggu- 
nakan Linux dan aplikasinya yang terbentuk 
setelah sering menggunakan Linux. 

Lalu apa harapan Romi S.W. terhadap 
pengguna Linux di Indonesia.“Saran untuk 
komunitas Linux, kita harus sedikit lebih 
sabar dengan teman-teman newbie. Kita 
dulu juga seperti itu dan kalau bisa berikan 
penjelasan dengan baik. Dan saran saya 
untuk pemerintah, sebaiknya jangan hanya 
menggunakan Linux, open source, IGOS, 
dan sebagainya, hanya untuk pemanis mu- 
lut atau jargon semata. Kalau mau project 
IGOS sukses harus dimulai dari institusi 
pemerintah itu sendiri“, tutur Romi meng- 
akhiri pembicaraan. E-mail Romi S.W.: 
romi@romisatriawahono.net. 


INFOLINUX 08/2005 9 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





I Made Wiryana 








etika ramai-ramainya issue sweeping warnet, banyak orang 
yang ramai berpolemik. Dari berbagai polemik ini, banyak 


orang menyalahkan oknum polisi yang mencoba mencari 


kesempatan. Banyak yang menyalahkan oknum warnet yang men- 
coba menyogok polisi. Ada juga yang menyalahkan MS/BSA karena 
memanas-manasi polisi untuk melakukan sweeping. 

Banyak pihak yang mencoba melakukan pembenaran kegiatan 
pembajakan tersebut, entah dengan alasan mahalnya perangkat lu- 
nak hingga alasan historis. Sayang sekali sebagian besar hanya tetap 
menggunakan asumsi bahwa penggunaan perangkat lunak propri- 
etary closed source itu adalah satu-satunya kemungkinan cara un- 
tuk menggunakan komputer. Lupa atau menganggap tidak adanya 
solusi alternatif, misal dengan menggunakan perangkat lunak open 
source. 

Tidak heran bila akhirnya banyak pihak yang cuci tangan, sa- 
ling tuding cari selamat. Polisi cuci tangan, dan mengatakan tidak 
memerintahkan anak buahnya 
di lapangan untuk melakukan 
sweeping tersebut. BSA dan MS 
merasa tidak pernah mendorong 
polisi melakukan hal itu. Dan 
yang paling konyol bahkan BSA 
mengatakan masih tutup mata 
dengan pembajakan di lembaga pemerintahan dan polisi. 

Tapi ada juga pihak yang jadi cuci piring, atau dengan kata lain 
jadi repot. Pihak itu adalah AWARI dan komunitas open source. 
Komunitas open source bekerja sama dengan Menristek dan Men- 
kominfo serta beberapa universitas meluncurkan distro open source 
untuk warnet yang diberi nama WaroengIGOS. Bahkan Universi- 
tas Gunadarma mencurahkan dana untuk membayar pengembang 
yang mengembangkan distro ini serta melakukan pelatihan ke 
warnet. 

Mungkin kita perlu merenung, instrospeksi, dan kontemplasi. 
Sebetulnya pihak manakah yang paling bersalah dalam terbiasanya 
masyarakat akan penggunaan perangkat lunak bajakan ini? Dan 
mengapa masyarakat terbiasa dengan perangkat lunak tersebut saja, 
dan menutup mata pada solusi alternatif. Sehingga main tabrak saja, 
tidak peduli lisensi dan harga sesungguhnya. Bila kita melihat pelak- 
sanaan pendidikan TI di Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi- 
kan hal ini terjadi. 


10 INFOLINUX 08/2005 


Bila warga yang relatif lebih 
terdidik saja masih buta, bagai- 
mana dengan masyarakat? 


Lembaga Pendidikan 
Berulah, 


Polisi dan 






Pertama, masih sedikit yang mengajarkan pengetahuan tentang 
lisensi atau HAKI secara umum. Bahkan di dalam lembaga pendi- 
dikan yang memberikan mata kuliah komputer. Bahkan yang lebih 
me-nyeramkan, banyak dosen TI sama sekali awam atau tidak pedu- 
li mengenai lisensi ini. Dunia pendidikan kita menjadi lupa akan 
tujuan pendidikan itu sendiri yang bukan saja memberikan bekal 
keterampilan, tetapi memberikan nilai-nilai sosial positif kepada ke- 
hidupan masyarakat luas. 

Kedua, banyak perguruan tinggi menganggap bila sudah me- 
miliki Microsoft Campus Agreement (MCA) maka persoalannya 
beres. Tidak peduli program proprietary lainnya adalah bajakan. Ti- 
dak peduli AutoCAD, SPSS, Matlab, ArcView yang digunakan para 
dosen dan mahasiswa adalah bajakan. Tidak peduli apakah nantinya 
mahasiswa setelah lulus, tetap dapat membeli perangkat lunak terse- 
but dengan harga normal (bukan harga mahasiswa). 

Ketiga, masih sedikit lembaga pendidikan yang mengajarkan 
penggunaan perangkat lunak al- 
ternatif untuk menutupi kebu- 
tuhan pekerjaannya tanpa perlu 
membajak. Lembaga pendidikan 
turut serta dalam menutup mata 
masyarakat akan solusi alterna- 
tif. Bandingkan dengan lembaga 
pendidikan di Afrika seperti Namibia dan Uganda, yang walaupun 
pemerintahnya mendapatkan donasi dari Microsoft, tapi mereka 
aktif mengajarkan solusi alternatif. Mereka sadar, masyarakat tak 
mungkin membeli perangkat lunak dengan harga yang tinggi itu. 
Berbeda dengan kondisi di Indonesia. 

Sering kali lembaga pendidikan beralasan melakukan pembaja- 
kan karena tidak ingin mahasiswa ketinggalan belajar teknologi in- 
formasi. Rusaknya mental (kebiasaan tidak menghargai karya orang 
lain), diabaikan hanya demi trampilnya anak murid menggunakan 
suatu jenis perangkat lunak. Bila warga yang relatif lebih terdidik 
saja masih buta, bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat hanya 
meniru apa yang dilakukan oleh orang yang dianggapnya terdidik. 

Jadi, warnet hanyalah korban dari lembaga pendidikan, bukan 
korban polisi. Di masa depan, lembaga pendidikan haruslah me- 
nyadari hal ini. Jangan jadikan polisi dan masyarakat luas seperti 
warnet korban keegoisan lembaga pendidikan untuk mempelajari 
penggunaan perangkat lunak tertentu. A 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Masalah Profesionalisme 


Lagi 


rang-orang yang menekuni bidang komputer, baik pe- 

rangkat keras maupun perangkat lunak, tiba-tiba diberi 

tanggung jawab dan kekuasaan yang sangat besar. Mereka 
“menguasai” sistem pengelola informasi beserta data di dalamnya. 
Mulai timbul ketakutan bahwa pengelola database bisa melihat data 
di dalam database dan kemudian memanfaatkannya untuk kepen- 
tingan pribadi. Apalagi jika data di dalam database tersebut memiliki 
nilai finansial. Atau, ketakutan adanya administrator sistem yang na- 
kal kemudian melakukan pemerasan kepada perusahaan yang mulai 
tergantung kepada dirinya. 

Di luar perusahaan, muncul juga jagoan komputer yang ber- 
gabung ke sisi hitam dari dunia komputer. Mereka adalah setan 
komputer yang merasa memiliki hak untuk menjajal atau memasuki 
sistem komputer milik orang lain. 

Masalah utamanya adalah para ahli komputer ini umumnya tidak 
pernah diajari etika sebagai profesional ketika mereka belajar. Ada 
yang karena perguruan tinggi 
atau sekolah mereka memang ti- 
dak mengajarkan hal itu, tapi ada 


mengecap pendidikan formal se- 
hingga tidak pernah belajar etika. 
Hal lain juga yang tidak mem- 
bantu adalah mereka lihat adalah senior-senior mereka yang juga 
tidak pernah belajar etika. Hasilnya adalah sebuah sistem yang tidak 
memiliki etika profesional. Perlu saya tekankan bahwa yang saya 
maksud dengan profesionalisme ini bukan bukti kemampuan dalam 
bentuk sertifikasi teknis, akan tetapi lebih ke arah sikap. 

Mari kita ambil beberapa contoh. Pengembang perangkat lunak 
biasanya tidak mau memberikan garansi terhadap produk yang dia 
hasilkan. Produk perangkat lunak biasanya disertai dengan “dis- 
claimer” yang isinya adalah menolak untuk bertanggung jawab 
terhadap masalah yang ditimbulkan oleh produk perangkat lunak 
yang dihasilkannya. Bahkan untuk menjamin bahwa perangkat lu- 
nak yang digunakan berjalan seperti yang diiklankan pun umum- 
nya tidak ada. Padahal perangkat lunak adalah produk dari sebuah 
rekayasa (engineering). Bandingkan hal ini dengan produk rekayasa 
lainnya, seperti pembuatan jembatan, gedung, mobil, dan sebagai- 
nya. Bayangkan apabila ada “disclaimer” di sebuah jembatan yang 
mengatakan bahwa pengembang tidak bertanggung jawab apabila 


www.infolinux.web.id 


„ini bukan bukti kemampuan 
juga yang karena memang tidak dalam bentuk sertifikasi teknis, 
akan tetapi lebih ke arah sikap. 


Budi Rahardjo 











jembatan roboh. Pasti ini akan menjadi bahan tertawaan dan tidak 
ada orang yang mau menggunakan jembatan tersebut. Namun, di 
dunia perangkat lunak, penggunaan disclaimer ini justru merupakan 
norma yang umum. 

Yang lebih luar biasa, biasanya perangkat lunak memiliki kesalah- 
an (bugs) yang harus diperbaiki. Untuk memperbaiki kesalahan ini 
biasanya ada versi baru dari perangkat lunak tersebut. Herannya, 
biasanya pengguna harus membayar untuk versi terbaru tersebut 
yang sebetulnya adalah kesalahan dari pengembang perangkat lunak 
tersebut. Sungguh sangat tidak profesional. 

Sikap ini kemudian diteruskan ke layanan yang menggunakan 
teknologi komputer ini, seperti layanan e-commerce. Berbagai la- 
yanan transaksi elektronik juga ikut-ikutan mengambil pendekatan 
tidak bertanggung-jawab. Jika anda menggunakan layanan e-mail 
gratis di Internet, pasti Anda pernah membaca kesepakatan (agree- 
ment) yang ditawarkan oleh penyedia layanan tersebut. Belum 
pernah? Mungkin Anda tidak 
teliti dan hanya mengklik tombol 
“Ok” saja sih. Coba perhatikan 
sekali lagi. Di sana anda temukan, 
lagi-lagi, klausul lepas tanggung 
jawab. 

Alasan yang banyak digunakan 
oleh para pengembang perangkat lunak adalah tingginya komplek- 
sitas dari perangkat lunak. Padahal dalam bayangan saya membuat 
mobil atau gedung pun sangat kompleks. Mengapa mereka bisa 
lebih profesional? Apakah kita hanya sekedar mencari-cari alasan 
saja? 

Pihak yang dirugikan dari situasi ini adalah pengguna komputer, 
termasuk masyarakat umum yang menggunakan jasa yang diberikan 
dengan menggunakan komputer. Namun, para pengguna mau me- 
nerima kondisi ini. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi 
di seluruh dunia. Artinya ini sebuah masalah besar bagi dunia ilmu 
yang terkait dengan komputer. 

Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manu- 
sia di bidang komputer sehingga mereka bisa menjadi lebih profe- 
sional? Salah satu jawaban yang diusulkan adalah adanya pelajaran 
mengenai etika. Mungkin ini bukan pendekatan yang populer, tapi 
nampaknya harus kita lakukan. Sebuah usaha yang tidak mudah. 
May the force be with you. A 


INFOLINUX 08/2005 || 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Michael S. Sunggiardi 








$ Si 
GORE 


"Bi 


TNO 
| 7 


| 


aya beri judul di atas, karena saat ini kita sedang berada di 

babak ketiga dari sejarah Microsoft di Indonesia. Babak per- 

tama adalah saat Microsoft membiarkan semua software-nya 
dibajak, lalu babak kedua adalah pada saat Microsoft melalui BSA 
mulai menggebrak pasar dengan UU HaKI, dan babak ketiga yaitu 
pada saat third party mulai berpesta dengan ketentuan yang sudah 
ada. 

Babak pertama sudah tidak perlu dibahas lagi, karena sampai 
sekarang, dengan kekuatan yang sangat besar dan sebagian ada yang 
kucing-kucingan, banyak toko yang menjual produk peranti Micro- 
soft secara terbuka di mal-mal dan bahkan di pinggir jalan. 

Di babak kedua, Microsoft menggebrak Indonesia dengan me- 
nyambangi pengusaha komputer di beberapa kota besar, setelah se- 
belumnya mengirim “surat peringatan” yang isi sebetulnya adalah 
surat ancaman. Ancaman ratusan juta akhirnya bisa berakhir de- 
ngan damai. Yang beruntung 
dalam kasus ini, sudah tentu 
bukan BSA maupun pengusah- 
anya. 

Pada babak ketiga, third party 
atau orang ketiga yang bergerak 
mewakili Microsoft adalah polisi 
yang sudah dibekali keahlian yang sangat tinggi. Polisi mengerti 
rincian tentang EULA (END-USER LICENSE AGREEMENT) yang 
bahkan tidak diketahui oleh pemakai komputer yang sudah lama 
malang melintang menggunakan Microsoft Windows. 

EULA di Amerika harus dibaca dengan saksama dan harus di- 
taati. Salah satu klausulnya adalah persyaratan dari Microsoft un- 
tuk tidak boleh menyewakan program-program Microsoft ke orang 
yang bukan pembeli produknya. 

Yang paling terkena dampak dari EULA ini adalah warnet (wa- 
rung Internet) yang hidupnya kembang kempis karena persaingan 
yang tidak sehat di dalamnya, di samping jenis usahanya yang sarat 
modal dan teknologi tinggi. Memang, akhirnya babak ketiga dari 
cerita Microsoft ini sudah dapat dipecahkan, yaitu dengan diberi- 
kannya kelonggaran untuk warnet dengan catatan harus mendapat- 
kan surat atau ijin dari Microsoft untuk menyewakan komputer 
yang berisi program dari Microsoft. 

Sampai ujung manapun, pembajakan peranti lunak merupakan 
hal yang salah dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tetapi dengan 


|2 INFOLINUX 08/2005 


pembajakan peranti lunak 
merupakan hal yang salah dan 
tidak bisa dibiarkan begitu saja. 


= Babak Ketiga Sejarah 
Microsoft di Indonesia 


kondisi Indonesia yang serba minim, kita harus mencari solusi yang 
terbaik agar putra-putri bangsa Indonesia dapat ikut berperan dalam 
kiprah kemajuan teknologi informasi dunia. 

Tingkat kemajuan bangsa didasarkan pada pendidikannya, dan 
pendidikan selalu berkaitan dengan teknologi komputer. Komputer 
berpangkal pada biaya dan daya beli, sehingga dalam satu populasi 
masyarakat kota tertentu, hanya 1 sampai 2 persen saja yang mampu 
memiliki komputer dan dapat mengikuti perkembangan teknologi. 
Warnet merupakan solusi “rakyat miskin” menerapkan teknologi 
informasi, karena dengan adanya warnet, seluruh lapisan masyara- 
kat dapat “mencicipi” yang namanya teknologi informasi dalam 
skala yang paling murah, dihitung dengan rupiah per jam. 

Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa bisnis warnet merupakan 
bisnis para oportunitis juga, yang dengan seenaknya membangun 
warnet untuk semata-mata mencari keuntungan, tanpa memahami 
dasar-dasar keberadaan warnet 
dalam mempercepat peminta- 
ran bangsa Indonesia. Dan ke- 
lompok ini yang merusak citra 
warnet bukan saja di dalam 
negeri, tapi sampai keluar ne- 
geri, misalnya dalam kasus card- 
ing atau penyalahgunaan kartu kredit untuk menguntungkan diri 
sendiri. 

Dari semua kejadian ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa pen- 
didikan merupakan kunci penyelesaian dari masalah di atas. Kalau 
mereka punya pendidikan yang lumayan, mereka tidak akan dengan 
seenaknya mencari pekerjaan yang tidak halal. Mereka bisa mencari 
solusi lain dari pemakaian program-program yang berbayar, misal- 
nya mengenggunakan program open source sehingga terhindar dari 
uber-uberan BSA dan kepolisian. 

Kalau bicara pendidikan, sepertinya kita harus menunggu satu 
generasi untuk membuat perubahan dan sementara semua sudah 
berjalan dengan tidak seperti yang diharapkan. Kemandegan ma- 
salah ini yang akhirnya sangat menbingungkan dan tidak ada pe- 
nyelesaiannya. Pihak Microsoft selalu bersikeras untuk tidak mem- 
berikan perlakuan khusus dalam hal harga pada satu negara, karena 
khawatir dengan berbagai hal, misalnya penjualan kembali ke negara 
asalnya, dan protes yang akan disampaikan oleh perusahaan-perusa- 
haan besar yang membeli dalam jumlah banyak. A 


www.infolinux.web.id 


SURAT PEMBACA 





Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id, 


Paketkan Fedora Core 4 dong! 

Dear InfoLINUX, 

Saya mempunyai beberapa saran buat Info- 

LINUX. Semoga saran-saran saya ini dapat 

diterima: 

1. Coba dalam setiap artikel yang dibahas 
di setiap edisi, harap disertakan juga soft- 
ware yang dibahas. Sebagai contohnya 
program CHECKINSTALL yang dibahas 
di InfoLINUX edisi 06/2005 yang menu- 
rut saya sangat menarik tetapi tidak di- 
sertakan dalam CD InfoLINUX. 

2. Tolong agar InfoLINUX memaketkan 
Fedora Core 4 sebagai bonus CD apa- 
bila sudah dirilis secara resmi, dan saya 
sangat mengharapkan agar FC4 diser- 
takan secara lengkap (minimal sebanyak 
4 CD). Dan tentu saja dengan harga yang 
sudah disesuaikan. 

3. Paketkan juga dong program (plug-in) 
agar beberapa player dapat memainkan 
format MP3, karena setahu saya Fedora 
Core tidak dapat memainkan format 
MP3. 


Terimakasih atas kerja samanya, mohon 
maaf bila ada kata yang kurang berkenan. 


Andy Gunawan - via e-mail 


Langsung saja ya! 

1. Usul Anda sangat menarik. Untuk 
kedepannya kami akan berusaha agar 
setiap software yang dibahas di Tuto- 
rial agar disertakan di CD. Terimakasih 
atas usul yang menarik ini. 

2. Mengenai Fedora Core 4, kami tidak 
berencana untuk memaketkan Fedora 
Core 4 sebagai bonus CD, akan tetapi 
kami sudah memaketkan paket-paket 
extras Fedora Core 4 pada bonus CD 
kali ini. Karena pada paket-paket de- 
fault FC4 tidak menyertakan XMMS, 
Mplayer, Xine, dan beberapa paket 
lainnya. Nah, pada FC4 extras ini, Anda 
dapat memperoleh paket2 tersebut. 
Mudah-mudahan memuaskan Anda. 

3. Sepertinya bung Andy Gunawan 

kurang memperhatikan bonus CD-CD 

InfoLINUX. Karena, InfoLINUX selalu 


|4  INFOLINUX 08/2005 


memaketkan plug-in MP3 untuk Fedo- 
ra Core. Contohnya, plug-in MP3 un- 
tuk XMMS FC3 dapat Anda temui pada 
bonus CD InfoLINUX edisi 01/2005. 
Demikian juga paket XMMS yang ti- 
dak disertakan pada CD-CD instalasi 
distro Mandriva 2005 versi download 
serta plug-in MP3 untuk XMMS SUSE 
Linux 9.3 dapat ditemui pada bonus CD 
InfoLINUX edisi 07/2005. Jadi Bung 
Andy tidak perlu khawatir, kami selalu 
berusaha memperhatikan hal-hal yang 
dibutuhkan pembaca. 

Terimakasih atas pertanyaan-perta- 
nyaannya yang berguna bagi kami. 


Perjuangan Memperoleh InfoLINUX 
Langsung saja ya! 

Pada hari selasa 22 Juni 2005 lalu, saya be- 
rangkat ke Jumbo Supermarket (salah satu 
di Manado), untuk membeli barang/bahan 
keperluan rumah lainnya, termasuk Info- 
LINUX 06/2005. 

Saat ini saya sedang belajar komputer 
dengan menggunakan media buku/maja- 
lah alias secara otodidak, sebab biaya untuk 
mengikuti kursus cukup mahal di tempat 
kami, selain itu jarak rumah saya ke kota lu- 
mayan jauh! Sekit Bayangkan, kalau meng- 
gunakan angkutan umum bisa tiga kali ganti 
dalam sekali jalan. Jadi kalo pergi-pulang 
menjadi enam kali ganti angkutan umum 
dong! 

Setelah saya tiba di rumah, majalah Info- 
LINUX yang baru saya beli tersebut saya 
buka halaman-halamannya terlebih dahulu. 
Terus saya juga membaca artikel-artikel di 
dalamnya. 

Nah, masalah timbul ketika dua bo- 
nus CD yang disertakan pada majalah Info- 
LINUX tersebut saya putar di komputer 
saya, tapi ternyata tidak ada suatu hal yang 
muncul, baik tulisan maupun gambar. 

Bagaimana caranya menggunakan CD- 
CD ini? Ngomong-ngomong, ini adalah kali 
pertama saya membeli InfoLINUX. 

Terimakasih. 


BF Nenny Pangau - via e-mail 


www.infolinux.web.id 


Terimakasih dan salut dengan usaha Anda 
dengan melakukan perjalanan jauh untuk 
mencari majalah InfoLINUX. 

Sayang sekali Anda tidak memberikan 
penjelasan yang lebih lengkap dan de- 
tail pada tulisan Anda tersebut, sehingga 
dalam menjawab pertanyaan Anda, kami 
sedikit melakukan tebak-tebakan. 

Kami mulai dari tebakan pertama, pa- 
ket-paket yang kami sediakan pada bonus 
CD-CD InfoLINUX tersebut hanya khusus 
diperuntukkan bagi sistem operasi Linux. 
Kemungkinan Anda menggunakan Win- 
dows ketika menjalankan bonus CD-CD 
tersebut, sehingga paket-paket yang diser- 
takan didalamnya tidak dapat terinstalasi 
ke dalam Windows. 

Tebakan kedua, untuk mencoba CD 
pertama yang berupa distro Ubuntu, per- 
tama, boot komputer Anda dari CD per- 
tama tersebut agar Anda dapat menginsta- 
lasi distro Ubuntu 5.04 tersebut ke dalam 
harddisk Anda, agar Anda bisa menggu- 
nakan Ubuntu di komputer Anda. Sebe- 
lumnya, jangan lupa untuk melakukan 
BACKUP terlebih dahulu data-data pada 
harddisk Anda untuk menghindari format 
harddisk yang tidak disengaja saat Anda 
menginstalasi Linux. Kemudian, siapkan 
partisi kosong untuk Linux. Gunakan soft- 
ware-software seperti Partition Magic (di 
Windows) atau gtParted (biasanya tersedia 
di Knoppix) untuk membuat partisi ini. 

Tebakan ketiga, kemungkinan bonus 
CD-CD InfoLINUX yang Anda terima 
dalam keadaan rusak. Jika yang ter- 
jadi adalah demikian, maka Anda dapat 
menghubungi kami di nomor telepon 
(021) 315-3731 atau melalui e-mail di 
redaksi@infolinux.co.id. Kemudian kami 
akan menggantikan CD-CD yang rusak 
tersebut dengan yang lebih baik. 

Mudah-mudah dari beberapa kemung- 
kinan jawaban yang kami berikan diatas, 
ada yang menjawab pertanyaan Anda. Jika 
Anda masih memiliki pertanyaan, kami se- 
lalu siap membantu. 

Selamat belajar Linux dan semoga suk- 
ses. Terimakasih. 


PENGANTAR 


Pengantar Ulasan 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











INDEKS 


Hardware 

Router Wireless 17 
Asus WL-500g 

Router Wireless 17 
D-Link DI-624 

Router Wireless 18 
Linksys Compact Wireless-G WRT54GC 
Router Wireless 18 
3Com OfficeConnect Wireless 11g 

Router Wireless 19 
SMC 7904WBRA 

Router Wireless 19 


TRENDnet TEW-431BRP 


Distro 

SUSE Linux Professional 9.3 20 
Fedora Core 4 20 
Software 

BitDefender Anti Virus 22 
Kaspersky Anti Virus 22 
Game 

Tuxpuck 24 
4stAttack 24 
Buku 

High Performance Linux Clusters 25 


Performance Tuning for Linux(R) Servers 25 
Menggunakan dan Mengembangkan 25 
Linux Knoppix 


16 INFOLINUX 08/2005 


Antivirus Buat Linux 





Kaspersky Anti-Spam 2.0 


iapa sih yang senang dengan virus? 
Kecuali, mungkin sang pembuatnya. 
Lalu, adakah virus di lingkungan 
Linux? Sebenarnya ada, hanya saja tampak- 
nya kurang berkembang. 
Lalu, buat apa aplikasi antivirus di Linux? 
Hmm...tool-tool antivirus di Linux sedikit 
berbeda 


Karena, tool-tool antivirus di Linux lebih 


dengan antivirus kebanyakan. 
diperuntukkan ke server, contohnya mail 
server atau data server. 

Ngomong-ngomong tentang antivirus 
di Linux, redaksi kami kali ini kedatangan 
produk-produk antivirus yang komersial, 
yaitu Kaspersky dan BitDefender. 

Antivirus Kaspersky yang diujikan pada 
redaksi kami hadir dalam berbagai jenis, 
yaitu Kaspersky Anti Spam, KAV (Kasper- 
sky Anti Virus) for Linux File Server, KAV 
for Linux Mail Server, dan KAV for Linux 
Workstation. Sedangkan BitDefender yang 
diujikan, yaitu BitDefender Mail Server dan 
BitDefender Samba Server. 

Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi 
antivirus untuk Linux baik itu komer- 
sil maupun gratis. Yang gratis contohnya 
ClamAV. Bagi pengguna Fedora Core 4, 
kami menyertakannya pada bonus CD FC4 
Extras kali ini. 


Prosedur Pengujian “Linux Ready” | 
Sebuah PC atau notebook yang berpredikat “Linux Ready”, berarti semua peripheral standar seperti 





Seperti yang bisa kita lihat, antivirus di 
Linux lebih difungsikan pada server. Seperti 
pada mail server, dengan antivirus dapat 
memeriksa content dari e-mail yang masuk 
maupun keluar melalui mail server. Demiki- 
an juga pada file server, antivirus memeriksa 
file-file pada server agar tidak tertular pada 
client-client jaringan yang menggunakan 
sistem operasi lain. 

Anda 
menggunakan Linux, bukan berarti jari- 


Jadi, walaupun server-server 
ngan komputer pada perusahaan Anda 
akan terbebas dari makhluk bernama virus 
ini, karena virus masih bisa melewati server 
dan menyerang client-client Anda. Akan 
tetapi, jika client-client Anda menggunakan 
Linux, Anda tidak perlu khawatir. Karena, 
kalaupun suatu saat nanti virus mulai men- 
jangkiti Linux, yang akan terkena hanya user 
saja, tidak sampai menyerang sistem, karena 
user tidak mempunyai akses ke sistem. Pe- 
nyelesaiannya pun menjadi mudah, Anda 
tinggal menghapus user tersebut. 

Namun, hal tersebut akan berbeda ceri- 
tanya jika Anda menggunakan user root. 
Oleh karenanya, kurangi penggunaan user 
root, gunakanlah user biasa saja. Jika Anda 
membutuhkan menggunakan akses super- 
user, gunakanlah sudo. So, waspadalah! A 


X 


sound card, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebija 2 
distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian “Linux Ready” adalah Knoppix 
3.8, Mandriva Linux 2005, Fedora Core 4, dan SUSE LINUX 9.3.—Red. 





www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Spesifikasi Hardware 


ROUTER WIRELESS Po 



























































Manufaktur Asus 

Model WL-500g 

Standard 802.119, 802.11b, dan 802.3 

Security 64/128-bit WEP TKIP, AES, WPA, WPA-PSK 

LAN/WAN Ethernet 4 x RJ45 for 10/100BaseT dan RJ45 for 10/100 BaseT 
Misc Extra port: 1 USB dan 1 Printer 

Dimensi 185 x 205 x 36 mm, 500 g 

Harga $139.00 

Kontak Astrindo Senayasa, Telp. (021) 612-1331 

Situs www.asus.com 





ari banyak router broad- 
band di luar sana, hanya 
sedikir yang memberikan fitur 
sebanyak Asus WL-500g ini. 
Dengan dilengkapi fitur-fitur 
seperti integrasi server printer 
dan kemampuan untuk berlaku 
seperti halnya device kamera 
pengawas membuatnya sebagai 
router yang cukup atraktif. 
Hal-hal tersebut dimung- 
kinkan karena router ini dileng- 
kapi port LPT1 dan port USB 
untuk webcam dan storage. 
Kami belum sempat menguji 
kemampuan router Asus ini 
sebagai server printer dan web- 
cam. Namun sebagai server data, 
dengan memasangkan USB drive 
20GB, kami sempat mengujinya 
dan kecepatan transfernya men- 
capai 450 Kbps pada jaringan 
wireless dan 500 kbps dengan 
menggunakan jaringan kabel. 
Pengaturan router ini juga 
termasuk mudah dan posisi 


router ini bisa dari horizontal, 
vertikal dengan membuka fold- 
out stand, hingga untuk ditem- 
pel di dinding. 

Pada Asus WL-500g ini su- 
dah terdapat empat buah port 
ethernet, integrasi access point 
802.11g, sebuah antena remov- 
able, port printer, port USB 
untuk printer, webcam atau 
storage, serta firewall yang mu- 
dah untuk dikonfigurasi. EWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan JAAMA 6,3 














Handling 199999949317 20 
Layanan MARRARA 60 
Harga 7/111 EA 
Performa 7/1111 ‘8.1 




















Hasil Tes dan Ulasan Hardware 








ROUTER WIRELESS Po 





Spesifikasi Hardware 
D-Link 

















DI-624 





802.119, 802.11b, 802.3, dan 802.3u 





64/128-bit WEP, WPA (TKIP, MIC), WPA-PSK 





4 x RJ45 for 10/100BaseT dan RJ45 for 10/100 BaseT 





Safety & Emissions: FCC 





190.5 x 116.84 x 35 mm, 10.3 Ounces 





$98.00 





Sistech Kharisma, Telp. (021) 350-5668 





www.dlink.com 








outer wireless DI-624 di- 
Pakan, empat buah port 
RJ45 10/100, serta mendukung 
sistem 802.11g terbaru yang 
memberikan hingga 54Mbps 
bagi device yang menggunakan 
IEEE 802.11g, delapan kali lebih 
cepat dari 802.11b. 

DI-624 menggunakan hingga 
256bit pada sistem enkripsinya 
untuk mencegah pengguna jahil 
yang ingin menggunakan akses 
wireless ke router ini. Tentu saja 
client dari router ini harus men- 
dukung sistem enkripsi 256bit 
ini, jika tidak Anda masih dapat 
menggunakan level enkripsi 
64bit dan 128bit yang tersedia. 

Router ini juga dilengkapi 
filter, 
pengaturan VPN, reporting traf- 
fic dan control DHCP. Dengan 
browser web, Anda bisa mene- 


pengaturan rule-rule, 


mukan pengaturan-pengaturan 
beberapa game-game populer 
di pasaran, sehingga Anda dapat 


www.infolinux.web.id 


memainkan game-game tersebut 
melalui Internet. Hal ini bergu- 
na bagi para pemula yang tidak 
ingin dipusingkan oleh Help 
mengenai port yang digunakan. 

Hasil performa DI-624 ter- 
masuk baik. Nilai yang diperoleh 
dari pengujian jaringan wireless 
dan jaringan kabel seimbang. 
Pada pengujian kami, router ini 
mampu menangani hingga 1000 
reguest. NEWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan SAMAD 5,3 














Handling MUMMY A0 
Layanan "LL / MMR 
Harga MUUTAN 16 
Performa 1111 EN 














INFOLINUX 08/2005 |7 





Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











ROUTER WIRELESS 








ROUTER WIRELESS 









































Spesifikasi Hardware 














as SEE | FEE 
os = - oo- 














Spesifikasi Hardware 
Manufaktur 3Com 




































































Manufaktur Linksys 
Model WRT54GC Model 3CRWE554G72T 
Standard 802.3, 802.3u, 802.119, dan 802.11b Standard 802.119, 802.11b, dan 802.3 
Security WPA, WEP Security 40/64 bit WEP, 128 bit WEP, WPA 
LAN/WAN Ethernet 4 x RJ45 for 10/100BaseT dan RJ45 for 10/100 BaseT LAN/WAN Ethernet 4 x RJ45 for 10/100BaseT dan RJ45 for 10/100 BaseT 
Misc Antena: Internal dan port untuk expansi antena luar Misc Users Supported: Up to 253 simultaneous users 
Dimensi 98 x 98 x 25 mm, 140g Dimensi 220 x 135 x 24 mm, 500 g 
Harga US$75,00 Harga US$85,00 
Kontak Ingram Micro, (021) 571-1717 Kontak Sistech Kharisma, (021) 350-5668 
Situs www.linksys.com Situs www.3com.com 
roduk dari Linksys ini namun router produk Linksys anyak produk wireless saat ini browser. Access point dapat men- 


berukuran cukup kecil, ki- 
ra-kira sebesar setumpuk kartu. 
WRT54GC dilengkapi dengan 
empat buah port LAN RJ-45 
dan port WAN. Selain itu, rou- 
ter wireless ini juga dilengkapi 
slide-out stand agar router ini 
dapat diposisikan secara vertikal. 
Jika tidak digunakan, slide-out 
stand ini akan menutup tom- 
bol reset dari router. Serta agar 
bentuk kompaknya tetap terjaga, 
WRT54GC menggunakan ante- 
na internal, dan pada salah satu 
sudutnya terdapat panel tersem- 
bunyi yang memperlihatkan 
konektor SMA untuk antena luar 
HGA7S optional dari Linksys. 

Pada pengujian performa, 
WRT54GC tidak mampu men- 
capai 1000 reguest, sehingga 
kami menggunakan pengujian 
sebanyak 100 reguest. Walau- 
pun hanya 100 reguest dan hasil 
yang diperoleh cukup rendah, 


18 INFOLINUX 08/2005 


ini sangat stabil, karena dalam 
beberapa kali pengujian alias ti- 
dak terjadi kenaikan atau penu- 
runan transfer rate yang berarti 
dalam beberapa pengujian yang 
kami lakukan. 

Router Linksys dengan ben- 
tuk yang kompak dan menarik 
ini sangat cocok digunakan pada 
ruangan-ruangan hotel dan ru- 
angan pertemuan. EWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 5% 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan JASAMU 5,4 














Handling 19999999017 20 
Layanan "1 / MMR 
Harga 11/1111 [Me 
Performa MYELIN 2,2 














hadir dengan dukungannya 
terhadap tigaimplementasistandar 
wireless LAN—802.11a, 802.11b 
dan 802.11g—mungkin menarik 
perhatian, hanya saja sedikit sekali 
perusahaan yang membutuhkan 
kompleksitas atau pengeluaran 
yang dibutuhkan oleh sebuah ja- 
ringan multistandar. 

Yang sebenarnya dibutuh- 
kan adalah solusi yang pasti 
dan terjangkau seperti produk 
3Com OfficeConnect Wireless 
11g yang memberikan teknologi 
wireless tercepat, dalam hal ini 
adalah standar 802.119. Produk 
OfficeConnect ini memang di- 
peruntukkan bagi perusahaan- 
perusahaan level kecil hingga 
menengah. 

Router ini dilengkapi dengan 
dua antena di bagian belakang, 
dan empat buah port Fast Ether- 
net untuk LAN. Konfigurasi di- 
lakukan dengan mudah melalui 


www.infolinux.web.id 


dukung link-link 802.11b dan 
802.11g dan hingga 128 koneksi 
pengguna. 

Dari hasil pengujian perfor- 
ma, router ini memperlihatkan 
hasil yang sangat baik. Dengan 
menggunakan sebanyak 1000 
reguest, router ini memperoleh 
nilai sebesar 7,2 pada jaringan 
kabel dan nilai sebesar 7,0 pada 
jaringan wireless. (EWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan JAA 3,8 














Handling ILL LLL LL RA 
Layanan ILLLLL LLL Le 
Harga 11/11/1777 NS 
Performa 7 ///// 1 MAE 














Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








ROUTER WIRELESS Po 











(“ML 











Spesifikasi Hardware 









































Manufaktur SMC 

Model SMC7904WBRA 

Standard 802.119, 802.3, 802.3u,8 dan 802.1D 

UTP Network Protocols TCP/IP, DHCP, NAT, HTTP, PPPoE, PPTP, ICMP 
LAN/WAN Ethernet 4 x RJ45 for 10/100BaseT dan ADSL RJ-11R 
Misc uPnP NAT TraversalT, Built-in DDNS clientD 
Dimensi 220 x 133 x 25 mm, 3709 

Harga US$199,00 

Kontak Masscom Nextara Persada, (021) 612-0862 
Situs www.smc-asia.com 





MC 7904WBRA merupakan 

solusi all-in-one untuk mem- 
bagi koneksi ADSL Broadband 
Anda di rumah atau kantor An- 
da. Router wireless multifungsi 
ini mengombinasikan access 
point 802.11b, empat port RJ45 
10/100 Mbps dan port WAN 
RJ11 untuk koneksi ke jaringan 
ADSL Anda. Empat port RJ45 
10/100 Mbps tersebut dapat di- 
hubungkan ke hub atau switch 
jaringan untuk mengembangkan 
jumlah pengguna koneksi ADSL 
dalam rumah atau kantor Anda. 

Dengan built-in server DHCP, 
router SMC ini bisa memper- 
mudah konfigurasi jaringan An- 
da. Dengan fitur Stateful Packet 
Inspection (SPI) 
sekuriti yang high level pada ja- 


memberikan 


ringan Anda. Sebenarnya router 
ini menawarkan software dengan 
GUI yang menarik, namun sa- 
yangnya tidak tersedia pada versi 
Linux. 


Pada pengujian performa, 
SMC 7904WBRA merupakan 
router wireless terbaik dari yang 
pernah kami uji. Dengan 1000 
reguest, router ini memperoleh 
nilai 6,9 pada jaringan kabel 
dan 8,4 pada jaringan wireless. 
Memang cukup aneh bahwa 
tes pada jaringan wireless jauh 
lebih tinggi dari jaringan kabel, 
namun SMC memberikan per- 
forma yang terbaik. NEWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan  SNIIIALI//11/17 35,3 














Handling 17/1117 LL MEI 
Layanan ILL LLL LL 100 
Harga MILLI 13 
Performa "11/11 719063 





Hasil Tes dan Ulasan Hardware 








ROUTER WIRELESS Po 


























Spesifikasi Hardware 


























Manufaktur TRENDware 

Model TRENDnet TEW-431BRP 

Standard 802.119 dan 802.11b 

UTP Network Protocols TCP/IP, DHCP, NAT, HTTP, PPPoE, PPTP, ICMP 
LAN/WAN Ethernet 4 x RJ45 for 10/100BaseT dan RJ45 for 10/100 BaseT 
Misc Supports UPnP, DMZ and Virtual Servers 

Dimensi 141 x 100 x 27 mm, 3709 

Harga US$102,0 

Kontak Gigantika Pratama Prima, (021) 653-05789 

Situs www.trendware.com 








EW-431BRP 54Mbps Wire- 

less Cable/DSL router dari 
TRENDnet ini menawarkan jari- 
ngan wireless berperforma tinggi 
untuk rumah atau kantor Anda, 
sehingga Anda dapat bekerja di 
mana saja.. 

Router TEW-431BRP dileng- 
kapi access point 54 Mbps, em- 
pat port ethernet switch 10/100 
dan router Internet. Dengan 
standar 802.11g pada jaringan 
wireless, router ini kompatibel 
dengan 802.11g dan 802.11b. 
Bagaimana dengan sekuriti wire- 
less? TRENDnet TEW-431BRP 
sudah menyertakan WiFi Pro- 
tected Access (WPA) dan enkripsi 
WEP 128bit. Pengaturan router 
melalui browser web juga sangat 
mudah. Administrator dapat 
membatasi akses ke Internet 
bagi grup-grup atau individu 
bisa ditentukan berdasarkan ser- 
vice-service tertentu, URL, atau 
waktu. 


www.infolinux.web.id 


Namun, bagaimana dengan 
pengujian performa? Ternyata 
TEW-431BRP masih kurang 
dalam hal ini. Pada pengujian, 
kami menggunakan pengiriman 
hanya 100 buah reguest, karena 
router ini tidak mampu pada 
1000 buah reguest. Dan hasil 
yang kami peroleh, router ini 
memperoleh nilai 2,5 pada jari- 
ngan kabel dan 2,2 pada jaringan 
wireless. AEWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 5% 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan MMMM //// 50 














Handling 19999998117 80 
Layanan MUMMMM 60 
Harga MURRAN TA 
Performa MUUL 2A 














INFOLINUX 08/2005 19 





Ulasan Distro 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











DESKTOP/SERVER 





















The GIMP 
Elle Xtns Help 







Paths, Undo | Brushes, f 


nol 







Mode: |Normal 





Brush: e Circle (11) elsa 


» Pressure sensitivity Layers 


|_| Fade out 





(1 incremental 





[ Use color from gradien 





YaST Control d 









ra Software 


ES Online Update 


(“88 Change Sourcd 
i Installation 


f) Installation into 
for XEN 


| i. Patch CD Updd 
on / 


[vga] Hardware 
I system 
Pi TESSE 
GÀ tat en 


Security and Users 


Ha 


Ce) Csen] 








— Buddy List 
Buddies Jools Help 


















b General (1/2) 
b work (3/24) 

> math98 (0/15) 
> cinefriends (0/4) 


© gunung. w 
(E) steve warouw 


Oo ə 












Q 





Spesifikasi Distro 








DESKTOP/SERVER 








File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


5 & 


Harsa ieu) 
Welcome to the OpenOffice.org Database Wizard 


1 Select database 


be 2. Save and proceed settings, forms and reports. 


What do you want to do? 
@ Create a new database 
© Connect to an existing database 
dBASE 


Fedora Project, sponsored by Red Hat - Mozilla Firefox 








@ [O #iestust/share/doc/HTMLjindex.htmi [~] &®Go (GL 


ç a Download 








@ The GIMP SEE) 
Eile Xtns Help 


Fedora Core 4 Release Note 
Copyright © 2005 Red Hat, Inc. 


Permission is granted to copy. distribute, and/o! 

under the terms of the GNU Free Documentatio 

any later version published by the Free Softwa 
ee 


You can either create a new database or set up a connection to an existing database. P 
In both cases, a file will be created. This file stores information such as connection 


Opacity: == |100.0 (=) 


you add no other conditions 
Mode: | Normal > 
ated the admonition graphic’ | @ (Cirie ar ) 
g). Tommy Reynolds <Tonmy. i see Ð Circle any | an | 
raphics. They all may be fri iwi 
ap ee yan y ger D Pressure sensitivity 
C Fade out 
C Incremental 


O Use color from gradient 











Spesifikasi Distro 







































































Pembuat Novell Inc. Pembuat Red Hat 

Situs www.suse.com Situs fedora.redhat.com 

Lisensi GPL dan Proprietary Lisensi GPL 

Kernel 2.6.11.4 Kernel 2.6.11 

Desktop KDE 3.4.0, Gnome 2.10.0 Desktop KDE 3.4.0, Gnome 2.10.0 

Office OpenOffice 2.0beta (1.9.79), Evolution 2.2.1 Office OpenOffice 2.0beta (1.9.104), Evolution 2.2.2 
Internet Firefox 1.0.1, Thunderbird 1.0 Internet Firefox 1.0.4, Thunderbird 1.0.2 

Server Samba 3.0.12, Apache 2.0.53, Bind 9.3.1, Squid 2.5.STABLE9 Server Samba 3.0.14a, Apache 2.0.54, Bind 9.31, Squid 2.5.STABLE6 
Multimedia Xine 1.0, Mplayer 1.0 Multimedia Gnome-media, KDE-multimedia 

Game TuxRacer 0.61, FooBillard 3.0a, Frozen Bubble 1.0.0 Game Gnome-games 

Tool Gimp 2.2.4, Scribus 1.2.1, K3b 0.11.20 Tool Gimp 2.2.7, K3b 0.11.23 








Napi baik! Mungkin itu 
yang bisa dikatakan untuk 
menggambarkan perkembangan 
distro ini. Berbeda dengan versi- 
versi sebelumnya, kali ini SUSE 
Linux lebih update pada paket- 
paket yang disertakan. 

Di SUSE Linux Professional 
9.3 ini kita bisa mencicipi desk- 
top KDE dan Gnome terbaru, 
demikian juga paket-paket lain- 
nya, terutama OpenOffice.org. 
Walaupun masih berupa versi 
beta, namun sudah dapat digu- 
nakan dengan baik. Dan pada 
saat versi full dari OpenOffice. 
org 2.0 rilis, SUSE akan menye- 
diakan updatenya pada mirror- 
mirror-nya. 

Dengan jumlah CD sebanyak 
lima buah, hampir semua paket 
yang Anda inginkan sudah dise- 
diakan oleh SUSE. Jika ingin le- 
bih lengkap, SUSE menyediakan 
instalasi DVD. Namun sayang- 


20 INFOLINUX 08/2005 


nya, aplikasi XMMS yang diser- 
takan tidak lagi mendukung file 
audio format MP3. Tapi, Anda 
bisa menggunakan RealPlayer 
ataumenginstalasipakettambah- 
an XMMS dari CD InfoLINUX 
edisi 07/2005. 

Di luar itu, SUSE Linux Pro- 
fessional 9.3 merupakan plat- 
form yang mengesankan, karena 
para pengembang dan adminis- 
trator sistem dapat mencoba 
teknologi-teknologi baru. Apa- 
lagi di versi 9.3 ini, SUSE Linux 
Professional memimpin dalam 
pemaketan distronya dengan 
mendukung Mono (implemen- 
tasi open source dari Framework 
Net milik Microsoft) dan Xen 
(sistem 


teknologi virtualisasi 


yang menjanjikan). EWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: kelas Pentium II 
Harddisk Minimum: 2 GB 
Memory Minimum: 128 MB 




















adi apa nih yang baru? Itulah 
Fo pertanyaan yang 
timbul ketika 
merilis versi terbarunya. 


sebuah distro 


Fedora Core 4 dengan nama 
kode “Stentz” ini hadir dengan 
pemaketan yang berbeda dari 
versi 3. Di sini, Anda tidak akan 
menemui IceWM dan XMMS 
sudah tidak lagi masuk dalam 
pemaketan default. Game-game 
yang disertakan juga menjadi 
lebih sedikit. Tampaknya Fedora 
Core terbaru ini mengenyam- 
pingkan hal-hal yang berbau 
permainan dan entertainment. 

Sebaliknya, FC 4 ini menjadi 
angin segar bagi para pengem- 
bang dan administrator. Con- 
tohnya, FC4 menyertakan be- 
berapa Java versi open source, 
bukan Java dari Sun. Dan Open- 
Office.org 2.0 yang disertakan 
menggunakan Java open source 
tersebut. 


www.infolinux.web.id 


Hal ini didorong oleh gerakan 
para komunitas open source 
yang dimotori Stallman yang 
tidak menyukai Java milik Sun 
yang tidak diopensourcekan. 

Selain itu, Fedora Core 4 juga 
menyertakan Eclipse yang meru- 
pakan platform dan Integrated 
Development Environment 
(IDE) yang open dan extensible 
yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan software dalam 
bahasa pemrograman apa saja. 

Dan satu hal yang tampaknya 
menjadi tren distro saat ini, FC4 
juga melengkapi diri dengan vir- 
tualization Xen yang merupakan 
sebuah mesin virtual yang dapat 
menjalankan multisistem opera- 
si dengan secure dalam domain- 
nya sendiri. NEWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: kelas Pentium II 
Harddisk Minimum: 2 GB 
Memory Minimum: 128 MB 




















Ulasan Software 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











NETWORKING/ANTIVIRUS 











B bitdefender Remote Admi 


BitDefender status 
Postfix 








Antispam 


File logger: 


Antivirus 


Mail Notification 


Enable: [> 


Click the Help tab or the 
@picon to get help about 
current topic 











Log file: Yopt/BitDefender/var/log/bd.log a 


Quarantine Apply 
Live! Update 
Enable verbose logging for: 
Statistics 
Registry Live! Update [v 
About BDPostfix | 
QUICK TIPS Apply 








Spesifikasi Software 























Pembuat BitDefender Corp. 
Situs http://www.bitdefender.com 
Lisensi Komersial 
Harga Kontak PT Ozone Securitech, (021) 729-1907/8 
Dependensi Glibc ver 2.2.3 or higher, Webmin 
System e CPU setara Pentium III 
Reguirement e RAM sebesar 64 MB atau lebih 
e Ruang kosong harddisk minimal 100 MB 











NETWORKING/ANTIVIRUS 





ru 


WEB TUNER 


pe 


—Programs— 


Updater 
WebTuner 





config « 



































Spesifikasi Software 
Pembuat Kaspersky Corp. 
Situs http://www.kaspersky.com 
Lisensi Komersial 
Harga Kontak PT Inovasi Lintas Media, (021) 576-0881/2 
Dependensi Perl, Wget, Webmin 
System e CPU setara Pentium II 
Reguirement e RAM sebesar 64 MB atau lebih 
e Ruang kosong harddisk minimal 100 MB 














S aat ini cukup banyak produk 
antivirus dan anti-spam 
yang sudah dapat berjalan di 
sistem operasi Linux. Salah satu 
perusahaan antivirus yang su- 
dah mengeluarkan versi Linux 
adalah BitDefender. 

Produkbuatan BitDefender ini 
mampu mendeteksi keberadaan 
virus dan spam yang ada pada 
Mail Server dengan baik. Ham- 
pir semua mail server yang ada di 
Linux sudah didukung oleh Bit- 
defender. Beberapa di antaranya 
adalah gmail, postfix, sendmail 
dan exim, dan sebagainya. 

Selain untuk Mail Server, 
BitDefender juga menyediakan 
produk antivirus untuk File 
Server dan Workstation. 

Distro Linux yang dapat 
menggunakan BitDefender juga 
beragam. Mulai dari Red Hat, 
SUSE, Debian, Slackware, bah- 
kan sampai Gentoo sudah di 
support oleh BitDefender. 

Pengonfigurasian BitDefend- 


22 INFOLINUX 08/2005 


er juga tidak terlalu sulit, karena 
BitDefender sudah menyediakan 
menu konfigurasi berbasis web 
lewat module Webmin untuk 
mempermudah konfigurasi Bit- 
Defender. 

Dan bagi Anda yang ingin 
mencoba terlebih dahulu fi- 
tur-fitur yang ada pada produk 
BitDefender, Anda dapat men- 
download dan mencoba versi 
Evaluation Version-nya, dari si- 
tus http://www.bitdefender.com/ 
site/Download/. NSp 





User interface 15% 





Fungaionalitas 

40% Fitur 
tambahan 
30% 


Dokumentasi 15% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas IIGII III 9,6 
Fitur Tambahan JAJIMA 9,6 
Dokumentasi JAAMA 9,8 











User Interface SITI III, 9,6 














ama Kaspersky sudah tidak 
Na lagi di jajaran produk 
antivirus. Dan kini Anda dapat 
menggunakan produk Kasper- 
sky Anti Virus dan AntiSpam di 
sistem operasi Linux. 

Beberapa produk yang dibuat 
oleh Kaspersky untuk para 
pengguna Linux, di antaranya 
Kaspersky Antivirus Personal 
yang ditujukan untuk home user, 
Kaspersky Antivirus Personal 
Pro yang ditujukan untuk ad- 
vanced user, Kaspersky Antivirus 
Business Optimal yang dituju- 
kan untuk small and medium 
business, dan Kaspersky Corpo- 
rate Suite, solusi terlengkap dan 
kompleks untuk perusahaan. 

Produk Kaspersky dapat di- 
gunakan pada Mail Server, File 
Server, maupun Workstation. 
Hampir semua Mail Server yang 
ada di Linux, dapat mengguna- 
kan produk ini, sebut saja mulai 
dari gmail, postfix, sendmail, 
exim, dan sebagainya sudah di- 


www.infolinux.web.id 


support oleh Kaspersky. Paket yang 
tersedia juga beragam mulai dari 
rpm, deb, dan tgz sudah tersedia. 

Kaspersky juga mudah un- 
tuk dikonfigurasikan, karena 
menyediakan menu berbasiskan 
web melalui webmin. 

Bagi Anda yang ingin men- 
coba terlebih dahulu fitur-fitur 
yang ada pada produk Kasper- 
sky, Anda dapat men-download 
versi Trial Version-nya selama 
30 hari, dari situs http://www. 
kaspersky.com/trials. \Sp 





User interface 15% 





Fungaionalitas 

40% Fitur 
tambahan 
30% 


Dokumentasi 15% 
Hasil Pengujian 
Fungsionalitas SITI II 9,6 


Fitur Tambahan JAJAA ATE 9,6 
Dokumentasi JASAT 18 











User Interface SIG III 9,6 














Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Ulasan Game 




















TACTICS 








Tuxpuck 





See 


(F — A 
f 





Pembuat Jacob Kroon <d00jkr@efd.Ith.se> 
Situs http://www.efd.Ith.se/-d00jkr/tuxpuck/ 
Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi SDL, OggVorbis 

System e CPU setara Pentium II 


Reguirement e RAM sebesar 128 MB 


e Ruang kosong harddisk 5 MB 


terinspirasi 

dari games “Shufflepuck 
Cafe” pada era Amiga/AtariST 
di tahun 90-an. Cara bermain 


ermainan ini 


Shufflepuck hampir mirip de- 
ngan permainan tenis meja, 
hanya saja bola yang dipakai 
menyerupai kepingan uang lo- 
gam (puck). 

Pada awal permainan, Anda 
dapat memilih dua lawan yang 
akan dijadikan tandingan Anda. 
Dua lawan yang dapat Anda 
pilih bernama Tux dan Arcana. 
Tux bertokoh binatang penguin, 
bertokoh 


wanita prajurit. Untuk dapat 


sedangkan Arcana 


memenangkan permainan ini, 
Anda harus dapat membuat 
lawan Anda tidak dapat mem- 
balikkan puck ke daerah Anda. 
Dan tugas ini bukanlah sesuatu 
yang mudah dilakukan, karena 
lawan Anda sangat hebat per- 
mainannya. Penonton pun akan 
memberikan tepuk tangannya 
jika puck gol ke daerah kita, dan 


24 INFOLINUX 08/2005 


ketika kita yang mencetak gol, pe- 
nonton malah menyoraki Anda. 

Tampilan Grafik game ini 
sangat baik. Bahkan Anda dapat 
memainkan game ini dalam mo- 
dus Full Screen dengan menekan 
tombol Ctrl+F pada saat mulai 
permainan. 

Game ini sangat menyenang- 
kan untuk dimainkan, dan tidak 
membutuhkan banyak berpikir. 
Jadi tunggu apalagi, main dan 
menangkanlah pertandingan 
Shufflepuck melawan si Tux 
atau Arcana. ASp 









Fitur 20% 
Grafik 40% 


Suara 40% 


Grafik 9,4 
Suara 9,6 
Fitur Tambahan 9,2 
Rating 


























AstAttack 








LA 
LAAAL LA 
PAGI UAS NA N a 





Pembuat Jeroen Vloothuis 

Situs http://forcedattack.sourceforge.net/ 
Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi Python, Pygame 

System e CPU setara Pentium II 


Reguirement 


e RAM sebesar 128 MB 


e Ruang kosong harddisk 5 MB 


ali pertama memainkan 

4stAttack, penulis teringat 
akan permainan catur jawa ke- 
tika kanak-kanak dulu. 4StAt- 
tack adalah game yang menun- 
tut agar Anda lebih pintar dalam 
menyusun langkah-langkah di- 
bandingkan musuh Anda. Dan 
kemenangan akan Anda raih 
jika Anda berhasil menggabung- 
kan empat buah batu yang Anda 
mainkan dalam sebuah garis 
lurus. Garis lurus di sini dapat 
berbentuk horizontal, vertikal, 
maupun diagonal. 

Pada saat mulainya permain- 
an, Anda dituntut jeli dalam me- 
nutup pergerakan lawan Anda 
agar tidak berhasil menggabung- 
kan empat buah batu yang di- 
mainkannya, sambil mencari 
celah untuk menggabungkan 
empat buah batu anda. 

Grafik 4stAttack sendiri cu- 
kup baik. Dan games ini dapat 
dimainkan dalam modus Full 
Screen, setelah Anda memilih- 


www.infolinux.web.id 


nya terlebih dahulu dari menu 
setting. Asyiknya lagi, games ini 
mendukung permainan mul- 
tiplayer, sehingga Anda dapat 
memainkannya berdua dengan 
teman Anda yang ada dalam ja- 
ringan. 

Untuk dapat menjalankan 
4stAttack, pastikan terlebih da- 
hulu python dan pygame telah 
terinstalasikan dengan baik di 
sistem Anda. Jadi tunggu apala- 
gi, mulailah menyusun strategi 
agar Anda dapat memenangkan 
games ini. ASp 









Fitur 20% 
Grafik 40% 


Suara 40% 


Grafik 9,2 
Suara 9,2 
Fitur Tambahan 9,4 
Rating 











Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








CLUSTERING 

















Spesifikasi Buku 























Pengarang Joseph D. Sloan 
Penerbit O'Reilly 

Tebal 367 Halaman 
Terbit November 2004 
Harga US$39,95 

ISBN 0-596-00570-9 
Bonus 2 











N | asih banyak yang beranggapan bahwa 
“komputer super” itu berupa sebuah 


mesin komputer. Padahal, merupakan se- 
buah cluster dari beberapa komputer yang 
menggunakan area jaringan lokal yang sama 
dan memiliki kemampuan untuk saling 
bekerja sama menangani sebuah masalah 
sebagai sebuah tim. Dan biaya yang diper- 
lukan untuk membangun tidak harus besar. 

Buku ini bisa menjadi panduan bagi 
pendatang baru dalam dunia clustering yang 
ingin membangun cluster Linux berperfor- 
ma tinggi. Walaupun buku ini lebih difokus- 
kan pada pembahasan komputasi performa 
tinggi, namun beberapa informasi didalam- 
nya juga membahas clustering dengan high- 
availability (failover dan recovery). 

Hal-hal seperti perencanaan, pilihan- 
pilihan hardware, bulk instalasi Linux pada 
multiple sistem lengkap diberikan buku ini. 
Sehingga kita dapat mengetahui tool-tool 
apa saja yang diperlukan untuk memulai 
membangun cluster. 

Seperti pada bab 10 yang membahas 
mengenai Management Software. Buku 
ini mengajarkan penggunaan C3 (Cluster 
Command and Control). C3 ini merupakan 
lusinan utility command line yang diguna- 
kan untuk menjalankan task-task manaje- 
men umum. Dan perintah-perintah ini 
didesain untuk memberikan kesan seakan- 
akan menjalankan perintah-perintah pada 
sebuah mesin. NEWS 








ADMINISTRATOR 








Ulasan Buku 








PEMULA 














Pengarang Sandra K. Johnson, Gerrit Huizenga, 
































Badari Pulavarty 
Penerbit Prentice Hall PTR 
Tebal -576 Halaman 
Terbit Mei 2004 
Harga US$54,99 
ISBN 0-131-44753-X 
Bonus = 
























Spesifikasi Buku 

-Rusmanto dan Salman AS 
Dian Rakyat 

162 Halaman 

-Mei 2005 

Rp35.000 

. 979-523-704-7 

CD Knoppix 3.7 Remaster 


























aat ini, Linux sudah banyak digunakan 
S oleh mesin-mesin bisnis. Performa Linux 
sudah mempengaruhi semua bidang enter- 
prise. Buku yang disusun oleh tim spesialis 
performa Linux dari IBM memperlihatkan 
kepada kita bagaimana mencari bottleneck, 
mengukur performa, dan mengidentifikasi 
optimisasi yang efektif. 

Tidak cukup hanya membahas tuning 
kernel, di buku ini mengajarkan bagaimana 
memaksimalisasi performa end-to-end dari 
database-database 
yang berjalan di Linux. Yang meyakinkan 


aplikasi-aplikasi dan 


dari penjelasan buku ini adalah, sang penu- 
lis mempresentasikan dengan contoh-con- 
toh yang realistik dengan dibasiskan pada 
platform Linux enterprise yang populer saat 
ini, yaitu Red Hat Enterprise Linux berba- 
sis Intel dan Novell SUSE Linux Enterprise 
Server. Contoh-contoh yang diberikan di 
buku ini didesain untuk kemudahan, keje- 
lasan dan adaptasi yang mudah untuk ling- 
kungan Linux kontemporer lainnya. 
Dimulai dengan bab Linux Overview 
yang membahas masalah-masalah dalam in- 
stalasi Linux, overview kernel serta berbagai 
arsitektur mesin: kemudian Performance 
Analysis Tools yang membahas seputar 
monitoring performa sistem, tool-tool trace 
sistem, serta tool-tool benchmark yang ba- 
nyak tersedia di Linux, System Tuning hing- 
ga pembahasan Karakterisasi Performa dari 
Aplikasi-aplikasi Server Linux. MEWS 


www.infolinux.web.id 





eperti halnya dalam permainan sepak- 

bola, sang pelatih tentunya terlebih dulu 
akan mempelajari teknik-teknik permainan 
tim lawan sebelum bertanding melalui reka- 
man pertandingan-pertandingan tim lawan 
sebelumnya. 

Begitu juga halnya jika Anda ingin 
mempelajari Linux. Mungkin Anda harus 
melihat seperti apa sih tampilan Linux itu 
sebenarnya dan apa saja yang ditawarkan 
sebelum harus direcoki dengan hal-hal se- 
perti instalasi dan konfigurasi, karena itulah 
saatnya pertandingan dimulai. 

Bagi pemula, buku ini cukup memberi- 
kan gambaran mengenai Linux dalam bi- 
dang desktop serta beberapa aplikasi yang 
akan sering ditemui di Linux. Hanya saja 
di sini kita melihatnya dari kulit Knoppix, 
sehingga desktop yang diperlihatkan di sini 
tentu saja KDE (K Desktop Environment). 

Buku ini memulai pembahasannya de- 
ngan pengenalan Knoppix hingga bagaima- 
na membuat remaster dari Knoppix. Be- 
berapa trik Knoppix yang menarik juga 
diberikan buku ini, salah satu contoh yang 
berguna yaitu bagaimana melakukan boot- 
ing ke file iso Knoppix. Karena siapa yang 
dapat menyangka kalau kita dapat melaku- 
kan booting ke sebuah OS bukan dari hasil 
instalasi di harddisk dan bukan juga dari 
CD, tetapi dari file image iso yang terdapat 
dalam harddisk. Tentu ini bisa menjadi ma- 
sukan yang berguna bagi pembaca. (EWS 


INFOLINUX 08/2005 25 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Proxy Server 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Supriyanto 





INDEKS 


PROXY SERVER 

Middleman 1.9.1 27 
Oops 1.5.23 27 
Privoxy 3.0.3 28 
Safe Squid Free Edition 28 
Squid 2.5.Stable6 29 
Tiny Proxy 1.6.3 29 


Kriteria pengujian: 

Untuk pengujian proxy server, kami mene- 
tapkan kriteria pertama yang sangat penting 
adalah fungsionalitas. Fungsi terpenting, ya- 
itu kemampuan untuk dapat melakukan con- 
tent caching sehingga Internet object yang 
sudah diakses dapat tersimpan di server lo- 
cal. Dan untuk kriteria pertama, kami mem- 
berikan porsi yang cukup besar, yaitu 40%. 

Untuk kriteria kedua adalah fitur tambah- 
an. Kami memberikan porsi 30%. Fitur-fitur 
di sini seperti kemampuan untuk block ban- 
ner, me-redirect situs terlarang ke situs yang 
lain, autentifikasi user, dan sebagainya. 

Berikutnya, untuk kriteria ketiga kami 
berikan kepada dokumentasi sebesar 20%. 
Untuk dapat mengonfigurasikan sebuah ap- 
likasi proxy server, sangat dibutuhkan do- 
kumentasi yang lengkap tentang cara kon- 
figurasi dan pemakaian aplikasi itu. Karena 
tanpa ini, akan sulit bagi kita untuk men- 
setting aplikasi tersebut. 

Kriteria terakhir adalah GUI sebesar 10%. 
GUI disini lebih bersifat terhadap kemudah- 
an penggunaan program. Baik aplikasi itu 
dapat dikonfigurasi melalui CLI maupun 
dalam modus XWindows. 


26 INFOLINUX 08/2005 


Adu Proxy Server 





agi para pengguna Internet yang 
Boers akses Internet de- 

ngan bandwidth yang cukup besar, 
sangatlah menyenangkan dapat membuka 
situs dengan begitu cepat. Namun, perlu ki- 
ta ketahui, kalau harga sewa bandwidth di 
Indonesia masih merupakan barang yang 
mahal, sehingga tidak semua pengguna 
dapat memiliki fasilitas tersebut. 

Untuk menyiasatinya, maka diperlukan 
suatu optimasi bandwidth agar dapat di- 
manfaatkan seoptimal mungkin. Bagaimana 
caranya agar dengan bandwidth yang ada, 
tetapi hasilnya cukup memenuhi keingin- 
an kita. Salah satu cara yang dapat dipa- 
kai adalah dengan membuat proxy server. 
Fungsi awal proxy adalah sebagai penyim- 
pan halaman yang sering diakses. Dengan 
menyimpan halaman tersebut pada server 
lokal, proxy dapat menghilangkan akses 
Internet yang berlebih untuk mengambil 
halaman yang sama berulang-ulang. 

Software proxy server yang baik harus 
dapat menyimpan cache object dari web- 
site yang pernah diakses melewati proxy ini. 
Selain itu, proxy server yang baik juga dapat 
memfilter web content yang sedang diakses. 
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah 
banyaknya modules tambahan yang dapat 
diintegrasikan ke proxy server ini. 

Dalam “Adu Software” kali ini, kami 
membandingkan enam program proxy 
server yang ada di Linux. Awalnya agak sulit 
buat kami untuk mencari tandingan proxy 
server terbaik saat ini di Linux, yaitu Sguid. 
Dengan banyaknya fitur dan kemampuan 


www.infolinux.web.id 


yang dimilikinya, tidak mengherankan jika 
banyak ISP, maupun perusahaan yang ser- 
ver-nya berbasis Linux, menggunakan soft- 
ware ini sebagai proxy server-nya. 

Setelah mencari dari berbagai referensi 
di Internet akhirnya kami menemukan be- 
berapa software tandingan untuk sguid. 
Keenam aplikasi proxy server yang kami 
uji adalah Sguid, SafeSguid, Privoxy, Oops, 
Tinyproxy, dan middleman. 

Dan dari keenam aplikasi yang ka- 
mi uji, tanpa ragu kami memberikan po- 
sisi pertama untuk Sguid. Karena fitur 
yang dimiliki oleh Sguid sangat banyak 
dan beragam. Belum lagi software pendu- 
kung untuk Sguid yang lumayan banyak. 
Untuk urutan kedua, kami menempati 
Safe Sguid. Walaupun yang kami coba ha- 
nya versi Freenya, tetapi fitur yang dimi- 
likinya tidak kalah dengan Sguid. Urutan 
ketiga ditempati oleh middleman, proxy 
server yang file konfigurasinya diletakkan 
dalam format XML. Posisi keempat di- 
tempati oleh Oops, proxy server ini dibuat 
oleh seorang warga Rusia yang bernama 
Igor. Urutan kelima kami berikan kepada 
Privoxy, proxy server ini dibuat berdasar- 
kan Internet Junk Buster. Dan di posisi 
terakhir, kami berikan kepada TinyProxy, 
proxy server kecil dengan kemampuan 
dapat menyaring content. 

Sebagai penutup, kami hanya bisa mem- 
berikan pilihan. Selanjutnya kami serahkan 
pilihannya kepada anda. Proxy server mana 
yang lebih cocok untuk digunakan di ling- 
kungan kerja Anda? A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








PROXY SERVER 








Middleman 1.9.1 web interface - Mozilla Firefox Cie 


«dB ě oe 


|) Red Hat, Inc. |] Red Hat Network (Support (Shop Products (Training 


| Middleman Web interface 


Active connections 


View cache entries 


Connection pool 


Spesifikasi Software 


Prefetch gueue 





JasonMcLaughlin<jasonmc@sympatico.ca> 





http://www.sourceforge.net/projects/middle-man 





GPL 





Gratis 





Zlib, OpenSSL 





e CPU setara Pentium II 


e RAM minimal 128 MB 








ee satu alternatif software 
proxy server yang dapat di- 
gunakan adalah Middleman. 

Kemampuan yang dimiliki 
Middleman untuk bersaing de- 
ngan proxy server lainnya su- 
dah cukup baik. Middleman 
dapat melakukan content cach- 
ing, support protokol HTTP 
dan FTP, transparant proxy, 
ACL yang beragam (user/net- 
work based policies, web site 
based policies, time-based poli- 
cies), autentification modul, 
dan sebagainya. 

Fitur menarik lainnya yang 
dimiliki oleh Middleman adalah 
file konfigurasinya diletakkan 
dalam format XML. Dan jika 
Anda tidak mudah mengerti 
untuk memahami file tersebut, 
Middleman menyediakan tampi- 
lan manajemen konfigurasi ber- 
basiskan web. Anda hanya perlu 
memasukkan IP dan port di set- 
ting web browser, lalu ketikkan 


http://mman, 
konfigurasi 


maka tampilan 
Middleman akan 
tampil. 

Untuk mempermudah peng- 
gunaan, file dokumentasi yang 
disertakannya sudah cukup men- 
jadi panduan. Hanya tinggal di- 
butuhkan keinginan anda un- 
tuk membaca dan mencobanya. 
Dan secara umum, Middleman 
sudah cukup dijadikan sebuah 
proxy server alternatif selain 


Sguid. Â 





User interface 10% 
Fungsionalitas 
40% 


Dokumentasi 
0, 
0 





Fitur tambahan 30% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas III ISL 9,4 
Fitur Tambahan MAM) 94 
Dokumentasi SIIII SISA 9,6 








User Interface SASMATA 9,4 











ADU SOFTWARE 





Perbandingan Enam Proxy Server 








PROXY SERVER 





























root@ws034:/usr/local/oops 


<filename> 
# nameservers. Use your own, not our. 
## 


nameserver 195.114.128. 50 
nameserver 193.219.193.130 


## 
# Ports and address to use for HITP and ICP 
## 


#bind ip_addr | hostname 
http_port 3128 
icp_port 3130 


## 
## Change euid to that user 


## to return to original userid. 


## leave commented. 
? 


Spesifikasi Software 
| Igor <igor@paco.net> 


## You can insert include statement at top level config, so that config can 
## be combined from several files. ‘include’ can be nested (maximum depth 10) 


## WARNING: if you use ‘userid, then you ‘reconfigure will not be able to 
## open new sockets on reserved (< 1024) ports and will not be able 


## Change root directory. If don't know exactly what are you doing - 








http://zipper.paco.net/~igor/oops/ 





GPL 





Gratis 





BerkeleyDB, Flex 





e CPU setara Pentium II 
e RAM minimal 128 MB 











merupakan proxy 


seorang 


Q a 
server 


Rusia yang bernama Igor. Salah 


buatan 


satu misi utama dibuatnya Oops 
adalah kecepatan akses pada 
cache objectnya. 

Oops dibuat oleh Igor, kare- 
na dia tidak puas terhadap be- 
berapa aspek yang ada di Squid. 
Beberapa perbedaan yang tam- 
pak antara Oops dan Squid 
adalah, jika Squid meletakkan 
seluruh object dalam file ter- 
pisah-pisah dalam direktori yang 
bertingkat, Oops justru meletak- 
kan seluruh object-nya pada bebe- 
rapa file besar. 

Untuk fitur yang lainnya, 
kemampuan Oops hampir sa- 
ma dengan yang dimiliki proxy 
server umumnya. Sebut saja ke- 
mampuan untuk menangani 
cache object, support protocol 
HTTP dan FTP, ACL yang be- 
ragam, bandwidth management, 
modul autentifikasi, full compat- 


www.infolinux.web.id 


ibility for regex, dan sebagainya. 

Hanya saja satu hal yang ma- 
sih kurang dari Oops adalah du- 
kungan third party software, se- 
perti halnya yang dimiliki oleh 
Squid. Selain itu, Oops juga 
miskin akan dokumentasi, se- 
hingga agak mempersulit untuk 
pemahaman konfigurasi. Hal ini 
mungkin disebabkan karena ti- 
dak banyaknya developer yang 
turut serta untuk mengembang- 
kan project Oops. A 





User interface 10% 







Fungsionalitas 
40% 


Dokumentasi 
0 
0 


Fitur tambahan 30% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas IIIIII31/ 9,4 
Fitur Tambahan AAA 22 
Dokumentasi ' III 933337 9,0 








User Interface JSFFSSFH/) 2 














INFOLINUX 08/2005 27 


ADU SOFTWARE 





Perbandingan Enam Proxy Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 











PROXY SERVER 











PROXY SERVER 








Privoxy@ws034.pinpoint.co.id: Proxy Status - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Safesquid 4.0.3 web interface for 127.0.0.1 - Mozilla Firefox 








Ke z E> id = © A (B http://config. privoxy.org/show-status 


The following files are in use: 


/etc/privoxy/standard.action View 
/etc/privoxy/default.action View| Edit 
/etc/privoxy/user.action View| Edit 


Filter File: 
/etc/privoxy/default.filter View| 
Trust File: 
None specified 


| Red Hat, Inc. | 1 Red Hat Network Support (Shop (Products (Training 


This is Privoxy 3.0.3 on ws034.pinpoint.co.id (127.0.0.1), port 8118, enabled 


dle 





Privoxy was invoked as follows: 





/ust/sbin/privoxy —user privoxy —pidfile /var/run/privoxy.pid /etc/privoxy/config 

















Spesifikasi Software 
Privoxy Team 











http://www.privoxy.org 





GPL 





Gratis 








e CPU setara Pentium II 
e RAM minimal 128 MB 











rivoxy dibuat berdasarkan 

Internet JunkBuster yang su- 
dah tidak aktif lagi. Tujuan uta- 
ma dari Privoxy adalah membuat 
kegiatan berselancar di Internetle- 
bih menyenangkan. Kemampuan 
Privoxy, di antaranya meng-con- 
tent filter (menghilangkan banner 
berdasarkan ukuran, bugs yang 
tidak tampak, menghilangkan 
pop-up, dan sebagainya). 

Fitur lain yang dimiliki oleh 
Privoxy yaitu, memiliki authen- 
tification modul, support Regex, 
peningkatan terhadap mana- 
multi-thread, 
ACL yang beragam, user dapat 


gement cookie, 
mengganti template HTML un- 
tuk semua halaman yang proxy 
tampilkan, GIF de-animation, 
content script control, dan se- 
bagainya. 

Seperti Middleman, Privoxy 
juga dapat dikonfigurasikan via 
web. Anda hanya perlu meng- 
konfigurasikan IP dan port yang 


28 INFOLINUX 08/2005 


digunakan menjadi 8118 (default 
port) di setting-an web browser. 
Dari situ Anda dapat lebih mu- 
dah mengonfigurasikan Privoxy. 
Andapun dapat juga mengedit 
file konfigurasinya secara lang- 
sung dengan menggunakan text 
editor. 

Dan untuk mempermudah 
penggunaan Privoxy, Anda ting- 
gal membaca dokumentasi yang 
cukup jelas yang sudah terdapat 
di paket Privoxy. A 








User interface 10% 






Fungsionalitas 
40% 


Dokumentasi 
20% 


Fitur tambahan 30% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas MAAAAAAAA 9,0 
Fitur Tambahan AGA NO 
Dokumentasi AM MMMMMMM// 9,4 









































User Interface IIIIII3317 9,2 

















G- SA BM (O hep11127.0.0.1:8080/safesguid.cig/config 





SafeSguidya 


CONTENT FILTERING INTERNET PROXY 


Statistics 
Connection pool 


View log entries 


|] Red Hat, Inc. |] Red Hat Network 1 Support (Shop (Products (Training 


ites 





SafeSquid Free Edition 
Version- 4.0.3 


Show headers 
URL blacklist 
Load settings 


[Access restrictions “| Submit | 


Allow: © Deny: (a 


Submit | 


This default rule allows access to every users of the network with IP address and username field left blank 


config,proxy,http,transparent,connect,bypass,urlcommand 


Edit Delete Clone 


Spesifikasi Software 





Office Efficiencies (India) Private Limited 


Up Down 








http://www.safesguid.com 





Commercial 





Free fo Non Profit 








e CPU setara Pentium II 
e RAM minimal 128 MB 











Kë pertama mendengar 
namanya, software ini mi- 
rip dengan juara pertama “Adu 
Software” kali ini. Software buat- 
an OEIPL ini, memiliki fung- 
si yang hampir sama dengan 
yang dimiliki Squid. Namun 
software ini tidak 
Anda 
dapat mencoba versi Free dari 


sayangnya, 
open source, melainkan 
Safe Squid, atau membeli versi 
komersial dengan tambahan fi- 
tur. Dan versi Free ini pun hanya 
dapat digunakan untuk kepen- 
tingan nonkomersial. 

Dari sisi fitur, Safe Squid me- 
miliki kemampuan yang cukup 
baik seperti Squid. Mulai dari 
kemampuan untuk melakukan 
content caching, terdapatnya 
autentifikasi modul, ACL yang 
beragam (time, user network, 
website), dan sebagainya. 

Dokumentasi yang diberi- 
kannya juga sangat lengkap un- 
tuk dijadikan panduan penggu- 


www.infolinux.web.id 


naan. Mulai dari format HTML, 
pdf sampai chm tersedia. 

Dan enaknya lagi, untuk 
Safe 
Squid, Anda dapat men-setting- 


melakukan konfigurasi 
nya via browser. 

Jika Anda mencari alterna- 
tif proxy server selain Sguid dan 
memerlukan dukungan support 
langsung dari pembuatnya, ti- 
dak ada salahnya mengeluar- 
kan dana untuk membeli versi 
komersial dari software ini. Ô 





User interface 10% 






Fungsionalitas 

40% 

Dokumentasi 
Yo 


Fitur tambahan 30% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas JAJAA 34 
Fitur Tambahan MM 94 
Dokumentasi ' SIIIIANIAN 98 














User Interface AMMMMMMMM// 9,4 














Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








PROXY SERVER 





File Edit View Terminal Tabs Help 





"/etc/sguid/sguid.conf.default" 3380L, 115004C 





Spesifikasi Software 
Squid Team 





> root@ localhost:~ it 


root@localhost:~ supri@localhost:~ 

# WELCOME TO SQUID 2 

ee 

# 

# This is the default Squid configuration file. You may wish 

# to look at the Squid home page (http://www.squid-cache.org/) 

# for the FAQ and other documentation. 

# 

# The default Sguid config file shows what the defaults for 

# various options happen to be. If you don't need to change the 
# default, you shouldn't uncomment the line. Doing so may cause 
# run-time problems. In some cases “none” refers to no default 
# setting at all, while in other cases it refers to a valid 

# option - the comments for that keyword indicate if this is the 
# case. 

# 

# NETWORK OPTIONS 

PA OS Aa Sa O 
# TAG: httpport 

# Usage: port 

# hostname:port 

4 1.2.3.4:port 


26,1 








http://www.squid-cache.org 





GPL 





Gratis 





Perl 





e CPU setara Pentium II 
e RAM minimal 128 MB 











nilah pemenang “Adu Software” 

kali ini. Sguid yang dibuat oleh 
komunitas Internet dan dipimpin 
oleh Duane Wessel dari National 
Laboratory for Applied Network 
Research, merupakan proxy ser- 
ver yang terkenal akan kestabilan 
dan kemampuannya dalam mena- 
ngani beban yang besar. 

Beberapa fitur yang dimiliki 
oleh Sguid, di antaranya ke- 
mampuan melakukan caching 
dengan baik, autentifikasi modul 
yang beragam (PAM, MySQL, 
NTLM, LDAP, dan sebagainya), 
banyaknya program redirector 
untuk sguid, ACL yang beragam 
jenis (time, user, web, keyword, 
dan sebagainya), management 
bandwidth, 


monitoring software, dan masih 


transparant proxy, 


banyak lagi. 

Untuk dapat menggunakan- 
nya, penjelasan yang ada dari file 
sguid.conf sudah lebih dari cu- 
kup, ditambah lagi dengan do- 


kumentasi berupa user manual 
dan FAO yang semakin mem- 
permudah penggunaan. 

Hanya saja untuk dapat men- 
jalankan Sguid, Anda harus me- 
miliki jumlah RAM yang besar, 
tetapi hal itu terbayarkan dengan 
banyaknya fungsi yang dapat di- 
lakukan oleh Sguid. 

Pada akhirnya, sangat pan- 
tas jika kami memberikan juara 
pertama “Adu Software” Proxy 
Server kali ini pada Sguid. A 





User interface 10% 






Fungsionalitas 

40% 
Dokumentasi 
20% 


Fitur tambahan 30% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas JASIA 9,6 

Fitur Tambahan AMAL 9,6 
Dokumentasi $MFSSIFIS 9,3 












































User Interface — 9 /////// 7 Se 











ADU SOFTWARE 





Perbandingan Enam Proxy Server 








| PROXY SERVER 








root @ ws034:/home/supriyanto/Backup Gw/download/A duSoftware/proxyserver/tinyproxy/tinyproxy-1.6. 3 


File Edit View Terminal Tabs Help 





tinyproxy(8) 


NAME 
tinyproxy - A small HTTP proxy server 


SYNTAX 
tinyproxy [ options ] 


VERSION 
This man page documents tinyproxy 


DESCRIPTION 


reguests. 
OPTIONS 


-c config_file 
Use an alternate configuration file. 


purposes. 


-1 Displays the licensing agreement. 


-v Display version information and exit. 


SIGNALS 


debugging information and to force certain events. 


SIGHUP 









Spesifikasi Software 


root@ws034:/home/supriyanto/BackupGw/download/A... /fOot@WSO34:= Na |foot@ws034:/ust/docrtinyproxy-1.6.3. | 


tinyproxy is an HITP proxy server designed to consume a minimum of sys- 
tem resources. It listens on a given TCP port and handles HITP proxy 


-d Don’t daemonize; stay in the foreground. Useful for debugging 


-h Display a short help screen of command line arguments and exit. 


In addition to these command line options, there are also several sig- 
nals that can be sent to tinyproxy while it is running to generate 


Force tinyproxy to do a garbage collection on the current connec- 


Steven Young <sdyoung@well.com> 


tinyproxy(8) 














http://tinyproxy.sourceforge.net/ 





GPL 





Gratis 





Zlib 





e CPU setara 486 
e RAM minimal 8 MB 











p= dari namanya sa- 
ja, orang pasti sudah bi- 
sa menebak kalau proxy ini 
pasti “kecil”. 
Proxy tidaklah selengkap dan 


Memang Tiny 
sekompleks Squid, misalnya. 
Karena tujuan utama dibuatnya 
Tinyproxy adalah menciptakan 
proxy yang kecil, efisien, dan 
tidak memerlukan banyak re- 
source hardware. 

Jika 
squid, 


untuk menjalankan 
spesifikasi hardware 
yang dimiliki harus tinggi agar 
mendapatkan hasil yang maksi- 
mal, Tiny Proxy hanya memer- 
lukan PC sekelas 486 untuk ope- 
rasinya. 

Fitur yang dimiliki Tiny 
Proxy, di 
HTTP request, transparant 
proxy, dan ACL berdasarkan 


nama situs. Secara default, Tiny 


antaranya support 


Proxy tidak dapat memblok 
web, Anda harus membuat se- 
buah file dahulu yang bernama 


www.infolinux.web.id 


“filter”, 
berapa situs. Tiny Proxy juga 


untuk memblok be- 


dapat bertindak sebagai gateway, 
memblok user mana saja yang 
tidak berhak untuk mendapat- 
kan koneksi Internet. 

Intinya, Tiny Proxy hanya 
cocok digunakan untuk jaringan 
kecil dengan tujuan hanya untuk 
melakukan sharing Internet dan 
menerapkan beberapa aturan 
dalam kegiatan ber-Internet 
yang tidak terlalu kompleks. Ô 





User interface 10% 






Fungsionalitas 

40% 
Dokumentasi 
20% 


Fitur tambahan 30% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas MMMMMMI/7 86 
Fitur Tambahan AMM 8,0 
Dokumentasi "////// 1 IN 8,6 






































User Interface III I II Ia 9,0 














INFOLINUX 08/2005 29 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











CD1 /Grafis 

Fedora Core 4 Gimp-2.28 

Extras ImageMagick- 
6.2.3-3 

(D2 SharpConstruct- 

/Artikel/ 0.09.1 

AduSoftware 

Middleman 

Oops  —™ /Information 

Privoxy Management 

Squid 

Tinyproxy | /Installers_ 
Uninstallers 

/Artikel/Tutorial BitRock Install 

E Builder-2.6.0 

/Artikel/ AA 

UlasanGames 

4stAttack /Messenger 

/Artikel/ /Multimedia 

UlasanSoftware GCfilms-5.2 00 

Cacti mne 

phpSgliteAdmin /Penting 

/Browser /Scientific 

/Driver 

ATI 

nVidia 


/E-Mail Client 
SYLPHEED-2.0.0 


/Games 
Stendhal-0.20 
XPlane Demo 


XShipWars-2.3.1 


30  INFOLINUX 08/2005 





SCIENTIFIC 























Spesifikasi Software 
Pemb Sigfried Blip 
www.baudline.com 
Free 

IX Window 

















uirement RAM 64 MB, 16bit sound card 








audline merupakan aplikasi yang ber- 

fungsi untuk melakukan analisis ter- 
hadap sinyal secara real-time. Aplikasi ini 
memiliki built in tone genaration capability, 
yang memungkinkan Baudline untuk men- 
jalankan file-file audio dengan berbagai efek 
khusus dan dukungan sistem filterisasi. 

Baudline mengombinasikan proses anali- 
sis secara digital. Ia juga mampu menampil- 
kan hasil analisisnya secara cepat. Setiap saat 
aplikasi ini terus-menerus melakukan cap- 
turing guna menemukan dan mempelajari 
karakteristik sinyal. 

Fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini an- 
tara lain: 192 kHz real-time bandwidth, 96 
dB dynamic range, Real input, dukungan 
multiple sound card, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Jika Anda telah mengenal 
dengan baik aplikasi ini, maka Anda akan 
merasa nyaman dengan semua tampilan 
tersebut. 

Untuk mulai menggunakan Baudline 
ketikkan nama aplikasi ini pada command 
line, “baudline”, maka secara otomatis ia 
akan memulai proses perekaman. Anda ha- 
rus menggunakan sebuah microphone un- 
tuk dapat menangkap suara atau sinyal dari 
luar (input). Aplikasi tidak akan berhenti 
sampai saat Anda merintahkannya untuk 
berhenti, tetap dengan mengetikkan perin- 
tahnya dalam bentuk command line. Su 


www.infolinux.web.id 























Spesifikasi Software 
embuai BitRock 

www.bitrock.com 

Commercial 

X Window, Glibc2, Gtk2 

















nt RAM 64 MB 








etika Anda selesai menciptakan sebuah 
Kanan tentu hal selanjutnya yang 
ingin dilakukan adalah memasukkannya 
ke program installer, agar lebih mudah un- 
tuk didistribusikan. Dengan kata lain, agar 
Anda dapat menjualnya dengan mudah. 

Gunakan program BitRock InstallBuild- 
er. Fungsinya adalah untuk membantu 
dalam membuat installer bagi program- 
program Linux yang Anda ciptakan tadi. 

Penggunaannya terbilang mudah, ka- 
rena program yang sayangnya bersifat 
komersial ini sudah dapat dijalankan pada 
interface GUI, namun bagi Anda yang me- 
nyukai format text, silakan saja memilih 
mode tersebut. Saat menginstal, Anda tidak 
membutuhkan dependencies yang rumit, 
biasanya hal Anda butuhkan sudah ada di 
Linux Anda. Tidak peduli apa jenis Linux 
yang Anda miliki, Anda dapat menggun- 
akannya. 

Pengalaman membuktikan bahwa pro- 
gram yang telah dimasukkan ke dalam 
paket installer ada kalanya rusak atau ti- 
dak dapat dijalankan. Karena itu, BitRock 
menyediakan fitur untuk melakukan tes 
terlebih dahulu setelah installer tercipta. 
Jangan khawatir bagi para pemakai Linux 
tingkat pemula, karena Anda dapat turut 
menggunakan program ini selayaknya para 
pemakai tingkat advanced. NSu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 












MULTIMEDIA 




















$ Q 3 = & @ © Tet |$ 
Add Save Preferences Find Refresh Tonight 
Movies 
am ners waz (GEing 
Cube 
Dune 
Kil Bl: Vol. 1 
Kil Bit: Vol. 2 i 
Shrek 2 
Spider-Man | 











p 
Gene | comedy zj M sj 
Cast Mike Myers, Dana Carvey, Lee Tergesen, Dan Bell, Tia Carrere 


(The inseparable duo try to organize a rock concen while Wayne must 
fend off a record producer who has an eye for his girlfriend 





Synopsis: 














aa Software 
Tian 
https://gna.org/projects/gcfilms 
GPL 

X Window, GTK2 Perl 


























alau zaman dulu, orang harus berbon- 


dong-bondong pergi ke rumah kepala 
desa atau kantor kelurahan untuk dapat 
menyaksikan film. Itu pun film yang sudah 
lama beredar alias kadaluarsa, dan baru kali 
ini diputar di stasiun televisi yang memang 
satu-satunya. Kini, punya televisi bukan hal 
aneh lagi, malah setiap kamar terdapat satu 
televisi. Jadi nonton film juga bukan lagi 
milik sebagian orang saja, tapi semuanya. 
Apalagi dengan adanya berbagai macam je- 
nis player, dari cd, vcd sampai dengan dvd. 
Kaset-kasetnya pun mudah didapatkan. 

Masalah selanjutnya ketika koleksi film- 
film tersebut sudah menggunung, bagaima- 
na Anda dapat mencari satu film di antara 
segunung tumpukan tersebut? Mengacak- 
acaknya satu persatu? Wah, wah, wah. 

Gunakan GCfilm yang berada di bawah 
naungan lisensi GPL. Aplikasi ini selain 
dapat membantu Anda menata film-film 
itu, juga dapat digunakan untuk mengum- 
pulkan informasi-informasinya dari website 
atau dari aplikasi lain yang serupa. 

Ingat, bukan satu koleksi saja, tapi ber- 
bagai macam koleksi film Anda dapat di- 
simpan dengan menggunakan aplikasi ini. 
Selain itu, Anda juga dapat mengubahnya 
ke banyak format yang berbeda, seperti 
HTML, XML, maupun SOL. Nah, tidak 
perlu pusing-pusing lagi bukan? Su 








GRAFIS 








Nauseating_ Headache 



















Spesifikasi Software 

Peter Mattis dan Spencer Kimball 
www.gimp.org 

GPL 

X Window 

























Bs pengeditan gambar bukan anak 
tiri dalam dunia komputer. Tinggal 


pilih, jika Anda punya kocek lebih di kan- 
tong, ya, Anda bisa mendapatkan program 
yang memiliki fitur-fitur lebih bagus untuk 
membantu kerja Anda. Tapi, jika Anda rasa 
bulan ini sudah cukup mengeluarkan dana, 
coba program gratis bernama Gimp yang 
kami bahas kali ini. 

Bukan berarti gratis lalu kemampuan- 
nya tidak dapat diandalkan lho. Program ini 
dapat melakukan retouching foto maupun 
file-file gambar, mengatur komposisi, atau 
yang lainnya. Tingkat fleksibilitas aplikasi 
ini pun sudah lumayan baik, karena Gimp 
dapat dijalankan pada banyak sistem ope- 
rasi. Kesulitan soal bahasa? Bukan masalah 
bagi para pengguna program ini. 

Gimp merupakan singkatan dari GNU 
Image Manipulation Program. Proyek 
Gimp ini pernah memenangkan OSI Merit 
Award pada tanggal 10 Juni 2004. Untuk 
dapat menjadi salahsatu pengguna GIMP, 
Anda tidak perlu mempelajari terlebih da- 
hulu tentang grafik komputer. Dengan 
cepat Anda akan memahami tiap tool yang 
disediakan sekaligus cara menggunakannya. 
Hal utama yang harus Anda tahu adalah 
bagaimana cara menemukan posisi file yang 
Anda maksud untuk kemudian membu- 
kanya. Su 


www.infolinux.web.id 


SOFTWARE PILIHAN 





Software Pilihan CD Edisi Ini 



















BROWSER 








Dera Dog SBN Oven “5 C me Restor: Softech Moo Ll 


deer bet: vtstrorwaycomibemelatesiNTRbstingPage asp? 
















Sl dalle Software 
Opera Software 
www.opera.com 
Commercial 
X Window 

























So kecepatannya, jangan diragukan. 
Opera semakin sering kita dengar di 


kalangan pengguna Internet. Ya, aplikasi 
ini dapat Anda gunakan untuk melakukan 
browsing di dunia maya. Sifatnya yang mu- 
dah digunakan membuat aplikasi ini me- 
ngalahkan nama browser-browser lain. Bu- 
kan hanya itu, aplikasi ini pun gratis untuk 
Anda dapatkan. 

Opera mengonsumsi source lebih sedikit 
ketimbang aplikasi browser lainnya, karena 
itu ia bergerak cepat. Akibatnya, Anda pun 
akan lebih produktif. Aplikasi ini mampu 
mendukung format-format web interna- 
sional, seperti HTML, XML, XHTML, 
WML, CSS, dan DOM. 

Untuk urusan keamanan, Opera pun ti- 
dak kalah, malah lumayan baik. Sejak versi 
3.0 Opera sudah men-support Secure Soc- 
ket Layer (SSL) versi 2 dan versi 3. 

Pada versi terbarunya ini, Opera menun- 
jukkan bahwa fitur-fitur tingkat advance 
haruslah dapat digunakan dengan mudah 
dan efektif, sehingga akan mempermudah si 
pengguna. Selain itu pada sistem keamanan- 
nya aplikasi ini dapat memunculkan tingkat 
keamanan sebuah website yang akan kita 
kunjungi. Informasi ini ditampilkan di 
dalam address bar, yang berlokasi di sam- 
ping padlock ikon yang mengindikasikan 
hal tersebut. Asu 


INFOLINUX 08/2005 3] 


SOFTWARE PILIHAN 





Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 



















E-MAIL CLIENT 











000 
ALA BED xo) TS KTM YD HED 


[S999 99Gix wvige 


KCN-Net - Sylpheed version 0.4.6 








+ [sylpheed-ipO0070) Re: XIM $= 
> Gylpheed- 72) Re KIM HRT 
isyipheed-ip-00075] Re: KIM IKAT 
B [syipheed-jp seBSL 
2ypheed: 

F [syipheed] BT 2D P-L 

25KB 00/11/2717) 2305 silt + (avipheed-p00078) WRT 
atts 





23 mpbeed-ip BBO is wis 2 is 1249 LLORA 
yuki Yamamoto Chro-y@kcn.neip> Ses: Sypheed ML <syipheed-p®eood-daynet> 


VD Ay EVE BIS IKE) 





SEMA; Hin 
H: [eyipheed-p 00079] 0.45 released 





0: Syiphead ML <syipheed-ip@eood-daynet> 
- Mailer: Syipheed version 046 (GTK+ 128 Lane 22 18pretS, 688) 


WETH. 
Sylpheed 0.4.6 £UU—RLELE :) 
RES: 


t yCV? 4 YF Ie —> SEM, 

+ About #A TOBA AA ILENTUSRREDETE LA ved YA RAD 
3 FIb URI #1870. 

1 FUDAN 792 Sala IETA y SHR EBA, 

+ BROS, 

+ KEY GONE. 

+ TOWE. 








Unk Mz AAP REIS AT LIF BRE 














MESSENGER 











tantuy 


a-zlox 













































Spesifikasi Software 
Hiroyuki Yamamoto 
http://sylpheed.good-day.net 
GPL 

X Window 






















AR e-mail client semakin banyak 
dimunculkan oleh para pembuatnya. 
Mulai dari yang versi gratis, sampai dengan 
komersial, semuanya menawarkan fitur- 
fitur yang sangat menggiurkan. Mungkin 
Anda salah satu dari sekian banyak orang 
yang memilih untuk menggunakan software 
gratis. Coba aplikasi yang satu ini. 

Sylpheed merupakan aplikasi e-mail client 
berbasiskan GTK+. Kelebihannya, Sylpheed 
memberikan respon yang cepat, tampilan, 
mudah untuk dikonfigurasikan, dan masih 
banyak lagi fitur-fitur menarik lainnya. Dan 
satu hal yang terpenting, menggunakan ap- 
likasi ini tidak dipungut biaya. 

Tampilannya sangat mirip dengan e- 
mail client yang biasa digunakan oleh sistem 
operasi Windows, Outlook Express. Jadi, 
jelas mudah bukan bagi mereka yang ter- 
biasa dengan Windows dan hendak beralih 
ke Linux. Tampilannya juga didesain untuk 
menyimulasikan aplikasi e-mail yang ada 
pada Emacsen, uniknya lagi semua perin- 
tahnya dapat Anda input lewat keybord. 

Pesan-pesan yang ada akan diatur oleh 
format MH, dan kemudian Anda dapat 
menggunakannya pada e-mail client lain 
yang mendukung format MH, seperti Mew. 
Anda juga dapat melakukan fetchmail atau 
procmail, maupun program tambahan guna 
menerima pesan. Asu 


32 INFOLINUX 08/2005 






Spesifikasi Software 
Peter Zelezny 
http://xchat.org 
GPL 

X Window 






















isalnya, Anda bekerja di sebuah kan- 
Ma yang memiliki koneksi jaringan 
lokal. Pada suatu ketika Anda hendak ber- 
tanya tentang beberapa hal pada teman 


Anda. Tapi sayangnya, temen Anda ada di 
lantai dasar, dan Anda sendiri di lantai atas. 
Sebagai alternatif solusinya gunakan XChat. 
Aplikasi ini merupakan IRC client. Bagi 
Anda pengguna pengguna IRC aplikasi ini 
akan semakin memperbanyak aplikasi-ap- 
likasi yang siap pakai bagi IRC client. 
XChat bukan saja milik sistem operasi 
Linux semata, tapi aplikasi ini juga dikem- 
bangkan untuk dapat berjalan pada sistem 
operasi lainnya, seperti Windows misalnya. 
Kestabilan maupun kekuatannya lumayan 
baik. Aplikasi ini lebih ditujukan oleh pem- 
buatnya untuk dijalankan pada X Window 
GNOME. Tampilan 
Anda kuasai dalam waktu yang tidak ter- 


interface-nya akan 


lampau lama. 

Jangan mengharapkan aplikasi ini sehe- 
bat yang Anda kira. Umur aplikasi ini masih 
terbilang muda. Masih butuh banyak pem- 
benahan maupun perbaikan di sana-sini. 
Jika Anda merasa tertarik, dan memiliki ke- 
mampuan lebih untuk membantu, silahkan 
kunjungi website mereka, dan kembangkan. 
Jika Anda berhasil melakukan compile, si 
pembuat meminta Anda bermurah hati un- 
tuk mengirimkan e-mail kepadanya. Su 


www.infolinux.web.id 






Spesifikasi Software 

aml Laminar Reaserch 
http://www.x-plane.com 
Commersial 
X Window, openal 





















RAM 256 MB 





agi Anda yang menyukai pesawat ter- 


bang, atau apapun yang berhubungan 
dengan pesawat terbang, Anda pasti akan 
menyukai permainan ini. dari segi tampilan, 
Xplane sangat menarik, begitu mirip dengan 
mensimulasikan sebuah pesawat terbang. 
Sebenarnya sangat banyak pilihan pesawat 
yang dapat Anda jalankan, tapi sayangnya, 
pada versi demo ini Anda hanya dapat me- 
mainkan sebuah pesawat saja. 

Pilihan pesawat yang ada jika Anda 
membeli permainan ini, di antaranya he- 
likopter 206 Jet-Ranger, Cessna 172, sampai 
dengan Supersonic Concorde, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. 

Xplane merupakan permainan keliling 
dunia. Anda dapat mendaratkan pesawat 
yang Anda bawa di negara manapun yang 
Anda mau, termasuk di planet Mars. Cuaca 
yang dimunculkan oleh permainan ini pun 
bergaya mirip dengan aslinya. Anda akan 
merasa berada di sebuah ruang kokpit pe- 
sawat sebenarnya, lengkap dengan keadaan 
cuaca yang harus dihadapi. Mulai dari cu- 
aca cerah, berawan, sampai dengan penuh 
petir. 

Permainan ini dapat di setting ulang 
sesuka Anda. Selain itu, Anda juga dapat 
dengan mudah membuat berbagai macam 
tekstur, suara, atau pun instrumen-instru- 
men tertentu. Asu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Info CD 





Sekilas Info tentang Isi CD 





Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-infor- 
masi penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 





Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan /ibrary-library terbaru 
dan program-program pendukung lain- 
nya agar dapat terinstalasi dengan baik 
(yang biasanya disebut “dependency’), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


Langkah-langkah instalasi 
Paket Binary RPM 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-pro- 
gram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


RPM atau RedHat Package Manager kali pertama diperkenalkan oleh distro Red Hat dan 
diikuti oleh distro-distro lain seperti Mandrakelinux dan SuSE LINUX. 
Langkah-langkah instalasinya melalui shell (sebelumnya Anda login sebagai ‘root’): 
1. Masuk ke direktori tempat file paket instalasi berada. 
cd /mnt/cdrom/jenis. program/nama. program 


. Ketikkan perintah: 


rpm -ivh program-4.4.4.1386.rpm 


Ingin menginstall lebih dari satu software? Anda dapat mengetikkan perintah: 
rpm -ivh programl-4.4.4.1386.rpm program2-4.4.4.1386.rpm 


. Anda lupa apakah telah menginstalasi software tersebut atau belum, Anda bisa 


mengeceknya dengan perintah: 
rpm -ga | grep program 


Jika terdapat keluaran, berarti software tersebut telah terinstalasi sebelumnya. Sehingga 
Anda harus mengetikkan perintah: 
rpm -Uvh program-4.4.4.1386.rpm 


untuk meng-upgrade software tersebut. Tapi periksa dulu apakah software yang akan 
diinstalasi memiliki versi yang lebih baru. 


. Perhatikan pesan-pesan peringatan dependensi jika muncul. Karena software tersebut 
tidak dapat terinstalasi dengan baik jika dependensinya tidak ada. Ketikan perintah: 


rpm -Uvh --force program-4.4.4.1386.rpm 


jika Anda ingin memaksakan instalasi software tersebut. 





www.infolinux.web.id 





Tipe-tipe paket 


Jika Anda masih baru di lingkungan 
Linux, mungkin akan kebingungan me- 
lihat file-file dan ekstensi-ekstensi yang 
berbeda-beda pada file-file paket insta- 
lasi Linux. Paket-paket tersebut dapat 
diidentifikasikan berdasarkan nama file- 
nya dan biasanya hanya dengan melihat 
ekstensi file-nya. 
program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi binary rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.i386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket binary 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket binary rpm, tapi didesain khusus un- 
tuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SuSE 8.2. 
program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penyingkat- 
an dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk di- 
instal. 


CD RUSAK? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan 
ingin menggantinya. Hubungi kami melalui 
e-mail ke redaksi@infolinux.co.id. 


INFOLINUX 08/2005 33 


UTAMA 


Berbisnis di Dunia Open Source 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Berbisnis di Dunia ¢ 
Open Source 


Noprianto 


Banyak perusah 
menjadi besar. B 
seperti IBM dan SU SU 


Apa pula yang ‘bisa kita laku ik kai | bi 


Linux? Simak ulasannya. 


iapa pemain TI di dunia ini yang ti- 

dak kenal dengan Red Hat? Apabila 

ada yang tidak kenal, maka pastilah 
tidak mengikuti perkembangan TI secara 
global di dunia ini selama paling tidak tiga 
tahun terakhir. Red Hat kini adalah salah 
satu dari perusahaan Linux terbesar di du- 
nia, duduk bersaing bersama Novell, SUN 
atau IBM (dalam konteks bisnis sistem ope- 
rasi server). Dari sejarah Red Hat, jelas Red 
Hat yang baru berdiri sekitar 10 tahunan itu 
tidak bisa disamakan dengan Novell, SUN 
atau IBM yang sudah menjadi tetua bisnis 
di dunia TI. 

Begitupun dengan SUSE, yang pada awal- 
nya adalah perusahaan pengembangan soft- 
ware dan sistem komputerisasi. Dalam baha- 
sa lain, SUSE pada awalnya hanyalah sebuah 
software house. Tapi, sejak seriusnya SUSE di 
Linux, dalam kurun waktu sekitar 12 tahun, 
SUSE berhasil menjual bisnisnya ke Novell 
dan turut bergabung menjadi penyedia besar 
Linux di dunia ini. Menarik, bukan? 

Dua yang kita bahas tersebut adalah pe- 
rusahaan-perusahaan TI global, yang nilai 
bisnisnya sangat besar. Lihat saja SUSE yang 
dibeli Novell sekitar US$210 juta (sekitar 
Rp2 Triliun). 


34 INFOLINUX 08/2005 


Di dunia open source, selain perusahaan- 
perusahaan besar, kita perlu juga memper- 
hatikan UKM-UKM yang turut membuat 
Linux dan open source lebih baik lagi, seka- 
ligus memperkaya pundi-pundi perusahaan 
mereka. Sebut saja perusahaan penyedia 
GUI toolkit OT seperti Trolltech. Tanpa 
mereka, barang kali desktop di Linux tidak 
akan seindah saat ini. Kontribusi mereka be- 
sar sekali terhadap perusahaan-perusahaan 
besar Linux yang turut bermain di desktop 
seperti SUSE. Contoh lain yang sangat baik 
barangkali adalah Namesys Venture, peru- 
sahaan yang dikomandani oleh Hans Rei- 
ser, yang memproduksi Reiserfs, salah satu 
filesystem berskala enterprise di Linux. Ber- 
kat reiserfs, Linux semakin siap memasuki 
dunia enterprise. Pembuat distro yang turut 
bermain di sisi server juga semakin kegira- 
ngan. Tak heran apabila SUSE menyumbang 
cukup besar dalam pengembangan reiserfs 
3.x. Daftar perusahaan semacam ini cukup 
panjang. Dan, mereka sebagian besar mem- 
produksi software open source. Sebab baik 
yang mereka tanam tentu tidaklah sia-sia. 

UKM-UKM yang bermain di Linux ten- 
tu tidak harus selalu memproduksi software. 
Bidang usaha lain juga tentunya sangat men- 


www.infolinux.web.id 


| Tutorial 





janjikan. Service misalnya. Tanpa penyedia 
service, penyedia software juga akan cukup 
kerepotan. Dan, karena bisnis service mem- 
butuhkan modal relatif kecil (modal uang 
kecil, modal pengetahuan bisa didapatkan 
di Internet), usaha seperti ini tumbuh dari 
negara besar sampai ke pelosok negara ke- 
cil. Jelas, kontribusi usaha service ini juga sa- 
ngat menguntungkan perusahaan besar dan 
mereka sendiri. Simbiosis di mana kedua 
pihak diuntungkan. Bidang usaha lain yang 
juga cukup menarik adalah dunia publikasi 
atau media online. Ini juga menarik karena 
cukup banyak media yang berhasil tum- 
buh dan berkembang di dunia open source 
dengan bantuan iklan dari perusahaan-pe- 
rusahaan besar. Konten yang disediakan 
umumnya hanyalah berita. Kalau ada lebih, 
barangkali tips atau forum. 

Bagi Anda yang lebih senang bekerja 
sendiri pun, dunia open source menawar- 
kan lahan yang masih sangat besar untuk 
digarap. Banyak sekali freelancer yang men- 
jual berbagai keahlian yang dimiliki sebagai 
pendapatan utama ataupun pendapatan 
tambahan. Selama etika bekerja dan berbis- 
nis dimiliki, Anda pun turut memperpan- 
jang tangan perusahaan besar, sekaligus me- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





nyebarluaskan open source, dan mendapat- 
kan penghasilan yang lumayan. 

Coba Anda bayangkan dunia proprietary. 
Dunia yang satu ini jelas telah terbukti. Buk- 
tinya adalah Microsoft. Tapi, untuk realis- 
tis saja, terutama bagi yang ingin memulai 
usaha baru, proprietary jelas lebih susah. 
Semua yang bisa Anda dapatkan gratis di 
open source mungkin harus dibeli mahal di 
dunia proprietary. Dan, sebagai UKM pun 
Anda susah karena perusahaan-perusahaan 
besar juga kini mulai melirik UKM. Anda 
mau dicaplok oleh rekanan sendiri? 

Dunia open source punya banyak pilihan. 
Siapa saja bisa menjalankan apa yang di- 
inginkan, dan selama—sekali lagi—memiliki 
etika berbisnis dan bekerja, maka siapa saja 
bisa menuai hasil. Alangkah baiknya apabila 
juga berhasil menggabungkan kelebihan pro- 
prietary dan kelebihan open source. 

Di tulisan ini, kita akan membahas be- 
berapa bidang bisnis di Linux, beserta isu 
seputar bidang-bidang tersebut. 


Penyedia distro Linux 
Distro-distro besar seperti SUSE dan Red- 
hat memang diakui oleh perusahaan-peru- 
sahaan TI besar dunia, yang digunakan oleh 
dunia bisnis. Namun utamanya, mereka 
bermain di sisi enterprise Linux yang bisa 
mendatangkan banyak uang bagi perusa- 
haannya. SUSE sendiri, selain dari distro 
enterprise, juga masih tetap mendapatkan 
pemasukan dari distro profesionalnya. 
Secara umum, distro-distro besar terse- 
but memang telah bisa memenuhi apa yang 
kita butuhkan. Kita butuh server, kita bisa 


= Red Hat | The Open Source Leader - Mozilla Firefox 
0 Bookmarks Tools Help 


@- ” È x} 2 3 http://www.redhat.com/ 


D redhat. I surronr () stone |} Downoad 








Software Catalog 
Hardware Catalog 


Security 

Directory Server 
Certificate System 
Application Server 


Latest News 


omputerworid Honors: 


Stanley Leadership Award for 
Global Commerce 


Your Account 


Done 





& Applications Places Desktop mā a © Evolution - Mail 


Situs Red Hat. 


@ Terminal 


Solutions Services Choke Migrate Renew Documentation Red Hat Magazine Company 
NOW AVAILABLE 





06/05 C 
Red Hat CEO Awarded Morgan 


memilih SUSE enterprise atau Red Hat En- 
terprise Linux. Kita butuh desktop yang baik, 
kita bisa memilih SUSE profesional. SUSE 
profesional pun sudah dilengkapi dengan 
kemampuan menjadi server kecil-kecilan. 

Tapi, dunia ini begitu luas dan pengguna 
komputer pun bervariasi mulai dari peng- 
guna komputer umum sampai pengguna 
komputer yang khusus pada bidang-bidang 
tertentu. Untuk membuat distro yang bersa- 
ing langsung dengan SUSE atau Red Hat jelas 
merupakan tindakan yang terlalu berani, ter- 
utama jika tidak memiliki sumber daya sebe- 
sar mereka. Tapi, dengan luasnya penggu- 
naan komputer, selalu masih ada celah yang 
bisa dimasuki oleh distro-distro khusus lain. 

Di dunia Linux, saat ini ratusan distro 
telah tersedia. Mulai yang sangat serius sam- 
pai yang hanya berusia bulanan. Untuk dis- 
tro-distro umum, SUSE, Red Hat, Debian, 
Gentoo, Slackware, Mandrake (Mandriva) 
masih berada pada posisi puncak. 

Selain distro-distro umum, berbagai dis- 
tro khusus juga banyak tersedia. Ada yang 
bermain di dunia handheld. Ada yang ber- 
main di sisi utiliti jaringan. Ada yang ber- 
main di komputasi thin client (diskless). 
Dan masih banyak lagi. Untuk bersaing 
dengan mereka, sumber daya yang dibutuh- 
kan masih relatif kecil. Walau, sekali lagi, 
pasarnya pun tidak seluas distro umum. 
Namun, apabila memang serius, maka be- 
berapa bidang ini masih cukup menarik. 


Utility jaringan 
Di bidang ini, banyak sekali produk yang 
telah tersedia. Mulai dari distro satu disket 


eee = 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 
m Dc G e-»>- (a) (x) R @ hittp://www.novell.com/inux/suse/ 
— $ z 
— —— 3 COMPANY =: SOLUTIONS i PRODUCTS i CONSULTING = 
Search : 
Novell and Linux 
SUSE LINUX products 
: support & serves 
1.800.529.3400 
> local numbers 
Careers Request Call L DÈ 
Videos i 





Berbisnis di Dunia Open Source 





SUSE LINUX Support Portai Login 


untuk router, firewall, network monitor- 
ing, dan lain sebagainya. Media yang digu- 
nakan selain disket adalah CD-ROM. Den- 
gan menggunakan disket atau CDROM, 
komputer yang difungsikan sebagai router, 
firewall, atau network monitoring console 
tidak akan membutuhkan harddisk dalam 
beroperasi. 

Karena jaringan adalah mutlak diguna- 
kan, maka bidang yang satu ini jelas selalu 
menarik. Anda bisa saja membangun distro 
yang sesuai dengan pengetahuan Anda dija- 
ringan, membungkusnya dengan software 
yang mudah digunakan (bisa membuat 
sendiri, bisa mengambil atau memodifikasi 
dari yang sudah ada), dan menjualnya de- 
ngan harga yang masuk akal (misal US$5— 
10). Kalau memang produknya bagus, pasti 
ada yang beli. Pasar jaringan masih sangat 
besar. Total dihitung, komputer sederhana 
tanpa monitor dengan beberapa kartu ja- 
ringan, masih lebih murah dibandingkan 
dengan alat yang sebenarnya (tergantung 
hardware yang digunakan, penghematan 
bisa sampai 50%). Tentu saja, distro yang 
dibuat tidak boleh kalah dari sisi ketersedia- 
an management console berbasis web, dan 
live monitoring misalnya. 


Komputasi thin client 

Tujuan membangun distro ini adalah untuk 
menyediakan distro yang bisa melayani thin 
client dengan maksimal. Benar bahwa SUSE 
atau Red Hat bisa digunakan sebagai server 
thin client dengan memanfaatkan LTSP 
(Linux Terminal Server Project) standar. 
Benar bahwa distro K12LTSP juga sudah 


NOVELL: SUSE LINUX - Mozilla Firefox 


Moo [E 


TRAINING | SUPPORT È PARTNERS | DEVELOPERS 


my account | © language | + downbad | W buy = seach 











Login Name: | 





Password: | 


> SUSE LINUX Training 
> Certifications (YES Bulletin Se 


Looking up novellcom.112.207.net... 


arch) 

















MM) © 4 BW 09:59 
Situs SUSE (Novell). 


www.infolinux.web.id 


(3 Applications Places Desktop mē a © Evolution - Mail 





DESA ©. EO o v Doo 


@ Terminal 


INFOLINUX 08/2005 35 





Berbisnis di Dunia Open Source 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








sangat baik. Tapi, peluang yang ada masih 
sangatlah besar. 

Thin client sendiri merupakan seni ter- 
sendiri untuk memanfaatkan komputer tua 
yang telah diangkut ke gudang. Dengan me- 
manfaatkan LTSP misalnya, komputer-kom- 
puter tua tersebut bisa digunakan kembali. 

Ide yang mungkin adalah membangun 
distro untuk melayani thin client, lengkap 
dengan konfigurasi DHCP, TFTP, NFS, dan 
XDMCP dalam satu interface yang mudah. 
Tentu saja, ini bisa memanfaatkan konfigu- 
rasi LTSP itu sendiri. Namun, Anda selalu bi- 
sa membuatnya lebih mudah, bukan? Selain 
itu, sedikit modifikasi kernel LTSP agar lebih 
mendukung berbagai peralatan juga mung- 
kin diperlukan. Perbanyak juga opsi client 
pada saat startup, dan lengkapi semuanya 
dengan user interface yang menarik, kalau 
perlu bisa dikonfigurasi dari web. 


Distro supersederhana 

Kadang-kadang, sederhana itu begitu in- 
dah. Dan, terlalu canggih bisa menjadi me- 
nyebalkan. Penulis sebenarnya masih begitu 
cinta dengan DOS. Di komputer, penulis 
bahkan memiliki DOS yang legal terinstal 
sebagai image vmware, sehingga setiap saat 
nostalgia bisa dilakukan. 

Saat ini, distro sudah begitu canggih, tapi 
tidak semua pengguna membutuhkan ke- 
canggihan yang ada. Bagaimana kalau ada 
distro cukup satu disket yang langsung berisi- 
kan aplikasi tertentu, yang memungkinkan 
penyimpanan data ke media removeable lain? 
Sebagai penyedia distro, Anda tentu bisa me- 
layani pembuatan distro custom, dan di sana, 
barang kali Anda bisa menarik bayaran. 

Satu hal yang menarik adalah bahwa 
Anda tidak harus selalu start dari nol be- 
sar. Pembuatan distro bisa dimulai dengan 
memodifikasi distro yang sudah ada. Wa- 
laupun, dengan membangun distro dari nol, 
Anda akan memiliki pengetahuan tertentu 
untuk menambahkan atau mengurangi be- 
berapa hal pada level yang lebih rendah un- 
tuk optimasi lebih lanjut. 

Pada akhirnya, sebagai pembuat distro, 
alangkah baiknya apabila usaha maintenance 
tidak dilupakan. Ini adalah masalah klasik 
pembuat distro Linux. Linux berkembang 
sangat pesat dan begitupun juga dengan 
software-software open source lain. Begitu 
distro sudah tidak di-maintenance, boleh 


36 INFOLINUX 08/2005 


dikatakan distro tersebut sudah mati. Peng- 
guna pun akan berpindah. 


Penyedia teknologi Linux/ 
open source 

Linux dan dunia open source membutuh- 
kan banyak teknologi untuk dapat berkem- 
bang lebih lanjut. Berbeda dengan dunia 
proprietary, dunia open source sangat me- 
ngandalkan perusahaan-perusahaan atau 
individual-individual untuk membangun 
teknologi tertentu dan bersedia untuk ber- 
bisnis dengan budaya open source. 

Dari sisi sistem operasi saja, teknologi 
mungkin bisa disertakan dalam kernel 
Linux. Contoh yang baik adalah reiserfs 
yang telah disebutkan sebelumnya. Name- 
sys merilis reiserfs dalam lisensi yang lunak 
bagi pengembang open source, namun dari 
sisi perusahaan, mereka tetap mendapatkan 
untung yang besar karena menerima solusi 
custom yang berhubungan dengan reiserfs, 
atau mendapatkan pemasukan yang cukup 
dan layak dari donasi berbagai perusahaan 
atau lembaga lainnya. Pengembangan rei- 
serfs 4 contohnya, mendapatkan donasi dari 
DARPA. 

Trolltech yang dibahas sebelumnya juga 
bisa dikategorisasikan sebagai penyedia 
teknologi yang cukup sukses. Berkat pusta- 
ka OT saja, Linux desktop menjadi semakin 
menarik. Para pengembang aplikasi pun 
bisa memanfaatkan OT untuk membangun 
aplikasi multiplatform berbasis C++. 

Berbeda dengan pembuatan distro yang 
sebaiknya dilakukan oleh perusahaan, 
teknologi bisa dimulai dari perseorangan 
dan bentuk teknologinya pun bisa dibangun 
langsung di atas sistem operasi (artinya 
menjadi kontributor Linux), ataupun bisa 
diwujudkan sebagai software open source. 

Linux selalu membutuhkan kontribusi. 
Apabila Anda memiliki pengetahuan ter- 
tentu, Anda mungkin sangat dibutuhkan di 
Linux itu sendiri. 

Begitupun juga dengan software open 
source. Anda mungkin bisa mewujudkan 
algoritma tertentu menjadi suatu produk 
open source yang sangat membantu pi- 
hak tertentu misalnya. Atau, apabila Anda 
adalah developer, Anda mungkin bisa mem- 
bangun pustaka ataupun framework. 

Kontribusi pada level teknologi, walau 
dilakukan oleh perseorangan pun, selalu 


www.infolinux.web.id 


bisa menjadi lahan pencarian pendapatan 
tambahan yang cukup menarik. Ada be- 
berapa cara. 


Teknologi di atas kernel 

Katakanlah Anda membangun teknologi di 
atas kernel. Sampai dirilis bersama Linux, 
tentunya teknologi tersebut pasti luar bi- 
asa. Yang satu ini sangat mudah mencari 
pemasukan. Anda bisa menyediakan solusi 
komersial tambahan teknologi Anda. Anda 
bisa meminta donasi ke badan dunia, dan 
lain sebagainya. Atau, cara lainnya, Anda bisa 
bergabung ke perusahaan teknologi dunia. 


Membangun produk software tertentu. 
Apabila membangun produk software ter- 
tentu, Anda bisa melakukan beberapa cara. 
@ Cara yang pertama adalah dengan host di 
sourceforge.net dan menyatakan bahwa 
produk Anda membutuhkan donasi. 
Tergantung seberapa banyak yang ter- 
tarik dan membutuhkan produk Anda, 
donasi yang Anda terima bisa bervariasi. 

@ Cara yang kedua adalah dengan mem- 
bangun komunitas, dan meminta donasi 
ke lembaga dunia lain. 

@ Cara yang ketiga adalah memantapkan 
produk Anda dan menjual ke pemo- 
dal. Cara yang satu ini merupakan cara 
yang cukup populer. Contoh yang paling 
baik adalah XEN. XEN adalah teknologi 
emulator yang menurut berbagai pihak, 
cukup menjanjikan. Beberapa investor 
kemudian tertarik dan saat ini, pembuat 
XEN bekerja dengan tenang di Xen- 
Source sambil tetap mengembangkan 
XEN dan mendapatkan penghasilan. 
Banyak perusahaan besar, seperti Novell 
yang juga sangat tertarik akan XEN. 

@ Sebenarnya ada cara keempat, yaitu de- 
ngan membangun produk yang sangat 
berguna dengan sangat bersungguh- 
sungguh, seperti SAMBA, dan Anda bisa 
bekerja di beberapa tempat atau Anda 
bisa bekerja di Open Source Develop- 
ment Lab bersama Linus Torvalds dan 
Andrew Tridgell. Akan tetapi, proses 
yang dibutuhkan umumnya cukup la- 
ma. 


Sebagai penyedia teknologi, Anda yang ti- 
dak suka berbisnis pun tetap bisa mendapat- 
kan pemasukan yang luar biasa. Dan, jangan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





=) 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


~~ “»- (a) @ 2 [e http://www.debian.org/ 


Odebian 





What is Debian? 








Debian -- The Universal Operating System - Mozilla Firefox 


eee = 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


IM co |G $- »- & ix) 2 € hitp/Inamesys.com/ 


DOWNLOAD 


Select a server near you 
[Unted States "i E Installation 
Reiser4 
ReiserFS 
Configuration 
Benchmarks 
FAQ 
Future Vision 


Mail Archive 





Man Pages 


Testimonials 


Debian is a free operating system (OS) for your computer. An operating system is the set of basic programs and utilities that make your computer 
Eroe Sotware run. Debian uses the Linux kemel (the core of an operating system), but most of the basic OS tools come from the GNU project; hence the name 
Partners GNU/Linux. 
Donations 
Debian GNU/Linux provides more than a pure OS: it comes with over 15490 packages, precompiled software bundled up in a nice format for easy 
contactus installation on your machine. 
News 
Weekly News Read more... 
Everts 
Getting Debian Getting Started 
CD vendors 
CD ISO images The latest stable release of Debian is 3.1. The last update to this release was made on June 6th, 2005. Read more about available versions of 
Network install Debian. 


If you'd like to start using Debian, you can easily obtain a copy, and then follow the installation instructions to install it. 





To get help in using or setting up Debian, see our documentation and support pages. 


Pre-instalied 

Debian Packages 
Documentation If you're upgrading to the latest stable release from a previous version, please read the release notes before proceeding. 
Release into 

Installation manual 





Users that speak languages other than English should check the international section. 





Support People who use systems other than Intel x86 should check the ports section. 


CONTACT US 


Add your Code 


Developers 


Support 


ReiserFS: 
$25 Gets You 
an Answer 





Bug reports News 


(17 Jun 20051 Debian Project at OSS Symposium, LinuxTag and DebConf 


| Done 





. Applications Places Desktop = a a Evolution - Mail 


Situs Debian. 


@ Terminal 


lupa bahwa dengan demikian, kita bermain 
di level dunia dan bukan lagi hanya lokal. 
Tidak mudah, apalagi sampai dimasukkan 
bersama rilis kernel atau sampai digunakan 
oleh jutaan pengguna komputer di dunia. 
Tapi, semua selalu mungkin bukan? 

Bagi yang berbisnis, menurut penulis, 
adalah penting pada saat-saat awal untuk 
mengambil bidang atau ceruk yang kecil, 
namun berpeluang. Contoh yang mungkin 
menarik adalah PADL software. Nama pe- 
rusahaannya cukup menarik. Coba Anda 
balik kata PADL. Anda akan mendapatkan 
LDAP. Ya, perusahaan yang satu ini banyak 
sekali bermain di LDAP dan sebagai hasil- 
nya, hampir semua pengguna LDAP yang 
bekerja lintas platform mungkin memper- 
gunakan produk yang dibuat oleh perusa- 
haan ini. 

Perusahaan tentu bisa dijual, dan siapa 
tahu Anda bisa membangun perusahaan 
unik yang kemudian Anda jual kepada peru- 
sahaan teknologi besar dunia. Ingat Ximian 
yang dibeli oleh Novell? Miguel de Icaza, 
salah satu pendiri Ximian, adalah hacker he- 
bat di belakang GNOME dan Mono. 


Konsultan Linux/open source 

Bidang yang satu ini bekerja dan berfungsi 
mirip-mirip dengan dokter di kehidupan 
sehari-hari. Apabila seseorang sakit, pada 
saat tertentu, beliau tentu perlu berkon- 
sultasi dengan dokter. Sementara, sakit-sakit 
ringan seperti demam ringan mungkin bisa 
menggunakan obat-obatan umum yang su- 
dah tersedia di apotik. Karena tubuh manu- 
sia sangat kompleks, maka, jasa dokter tetap 


NM ©. OT IT 


Linux: 
Questions 


and Help via 
B | Waiting for noprianto.com... 





Berbisnis di Dunia Open Source 








Join Mail List Raisers debugging sponwoai by 














Situs Namesys. 


diperlukan. Dokter pun ada yang umum, 
ada yang spesialis. Apabila Anda mengalami 
gangguan tertentu, Anda mungkin akan 
berobat ke dokter spesialis. 

Dokter sendiri bukanlah pembuat obat. 
Dokter juga bukan penyedia obat. Dok- 
ter juga bukan penyedia alat kesehatan. 
Dan, bukan dokter yang akan langsung se- 
lalu melakukan tindakan sehari-hari pada 
pasien, kecuali dokter tersebut adalah dok- 
ter bedah. 

Dokter tentu saja harus memiliki penge- 
tahuan dasar akan tubuh manusia. Kalau 
tidak, maka bukan dokter. Setelah itu, dok- 
ter perlu mengetahui informasi obat-obatan 
(barangkali penyedia obat-obatan pun 
akan mendatangi apotik atau dokter untuk 
promosi) dan informasi seputar kesehatan 
yang lain. Dokter yang salah memberi obat, 
adalah merupakan masalah yang besar. 

Sama juga dengan konsultan di dunia 
TI. Linux dan open source mungkin me- 
narik bagi sebagian besar perusahaan. Akan 
tetapi, untuk langsung berpindah ke suatu 
software open source bukanlah tindakan 
yang bijaksana. Umumnya, perusahaan pun 
tidak akan langsung berani melakukan hal 
tersebut. 

Di sinilah jasa konsultan Linux/open 
source dibutuhkan. Konsultan akan meng- 
analisis sistem yang berjalan dan akan 
menyarankan bagian mana saja yang bisa 
dipindahkan ke open source, dan mana 
saja yang mungkin dipindahkan satu tahun 
mendatang, dan mana saja yang mungkin 
dalam lima tahun tidak berprospek untuk 
dipindahkan. 


www.infolinux.web.id 





NAMESYS - Mozilla Firefox e288 | 
Moo [E | 
=| 
Sree ee SuSE 
d by Limpi V3 Joarzaling sponsomd by SuSE 
(originally sponsored by mp3.com) 
Reiser4 is released! 
The Defense Advanced Research Projects Agency 
the Primary spo! f 
Reiser4 
DARPA does not endorse this project: it merely sponsors it, “| 
5.» | 
8) Applications Places Desktop imi MM © Evolution- Mail — WM Terminal | KINAMESVSNMSAN eas MEH ev @ i005 


Dengan bekerja sama dengan penyedia 
solusi atau penyedia service (hal yang sangat 
penting), konsultan bersama pihak peru- 
sahaan pun akan membuat rencana jangka 
pendek dan panjang dalam mengimple- 
mentasikan open source ke dalam sistem TI 
perusahaan. 

Adalah penting, menurut penulis, bagi 
seorang konsultan open source/Linux un- 
tuk peduli akan hal-hal berikut ini: 

@ Linux dan open source berkembang 
dengan sangat sangat pesat dari sisi 
teknologi. Satu tahun adalah waktu yang 
mungkin bagi suatu software untuk ke- 
mudian menjadi matang. Bisa karena 
memang dikembangkan sungguh-sung- 
guh, bisa karena ada investor. Jadi, penge- 
tahuan tahun lalu bisa menjadi tidak ber- 
guna pada saat-saat ini. Dari sisi bisnis, 
Linux dan open source pun berkembang 
dalam kecepatan pesawat jet. Banyak pe- 
rusahaan kini mulai serius dengan open 
source. Artinya, akan ada dukungan 
hardware baru, dukungan teknologi 
baru dan mungkin akan ada akuisisi satu 
perusahaan oleh perusahaan lain, atau 
ada perusahaan yang bangkrut. 

@ Adalah penting apabila konsultan mema- 
hami benar sistem teknologi informasi. 

@ Adalah penting untuk memiliki spesialisa- 
si. Ini tidak mutlak, akan tetapi penting ada- 
nya. Perusahaan mungkin telah memiliki 
tim TI sendiri yang andal, namun untuk 
bidang tertentu akan membutuhkan kon- 
sultan yang spesialis. Pada kenyataannya, 
tidak ada satu konsultan pun yang mampu 
menguasai segalanya. Sepuluh tahun lalu 


INFOLINUX 08/2005 37 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Berbisnis di Dunia Open Source 





= The GNU Operating System - Mozilla Firefox e868 =) 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


@-»- & (x) R @ http/sourceforge.net/index.php 


SourceForge.net: Welcome - Mozilla Firefox e288 


m 


le Edit View Go Bookmarks Tools Help 
e->- @ tx } R [SP http:/www.gnu.org/ 


|= | FSF Europe | FSF India 


| Translations of this page 


Moo [E | 








ERPS Open Source ERP 
Vorkf for 


Free. Professional Wiki KM Software 
» { t 1 A KM t 





rt 


The GNU Operating System 





SOURCER. RGE 
ənet 


Login via SSL 
New User via SSL 


Search 


my sinet | software map | donaieto sinet | about sf.net $ 


My Favorites |c 


The world's largest development and download repository of Open Source code and Project of the month 





applications 


Providing free services to Open Source developers N a gios 



































Software/Group x Registered Projects: 102,064 Registered Users: 1,095,941 z = ` 
Free as in Freedom Search] “Site News jess) = 
5 : . results by “again search nda nyes 
Welcome to the GNU Project web server, www.gnu.org. The GNU Project was launched in 1984 to develop New Statistics Engine and Advanced Search Facility 2005-06-08 
a complete UNIX style operating system which is free software: the GNU system. (GNU is a recursive “srnetSubscription SourceForge.net is proud to announce the launch of our new project and site statistics system, SourceForge.net Engineering Team Blog 
acronym for “GNU's Not UNIX": it is pronounced “guh-noo.”) Variants of the GNU operating system, which Help FSF! “ Sebactie Now Realtime Statistics for SourceForge.net Subscribers, and Advanced Search for all site users moorman - 2005-06-23 11:35 - 
use the kernel Linux, are now widely used; though these systems are often referred to as “Linux”, they are .M Subscription [See the full press release] SourceForge.net 
Ordenng anaga The SourceForge.net Engineering Team has 
more accurately called GNU/Linux systems. Donating - Realtime Statistics launched a blog t te informat 
As eM hi Direct Download Me cep scr, meas eines arbre eats prod our where de pine rl aoe pa 
a 2 1 5 - 4 F i ure, J . 
The Free Software Foundation (FSF) is the principal organizational sponsor of the GNU Project. FSF Corporate Patronage Priority Tech Support © IBM Helps Drive Open Source Development 2005-02-24 our progress. 
receives very little funding from corporations or grant-making foundations. We rely on support from Thank GNUs Project Monitonng 
individuals like you who support FSF's mission to preserve, protect and promote the freedom to use, study, n [News archive] The blog may be accessed at: 
copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users. Please | Keeping Up | SF.net Resources = tnipatbieg. dev-st ne 
consider making a donation, becoming an Associate Member, ordering a copy of Free Software, Free Keeping Up EUIS - Site Docs Software Categories puat Utan 
Society, and/or encouraging your company to become a Corporate Patron of FSF. Mirrors - Site Status (08/17) ntfsprogs 1.10.0 released 
GNU Discussion - SF.net Supporters Communications Printi antona - 2005-06-22 06:30 - Linux NTFS 
The FSF supports the freedoms of speech, press, and association on the Internet, the right to use encryption - Compile Fam Database Religion and Philosophy file system support 
å an ~ m : : - - Project Help Wanted Desktop Environment — Scientific/Engineering h k 
software for private communication, and the right to write software unimpeded by private monopolies. P. inf o Sa Education Seuuily The goals of this project are: create a new 
- New R and ba ant dni “tak Linux kemel driver for the NTFS file system 
. mee Engineer Blog Piece peta Hakan 3 sit (v1.2 and later 3.0), user space utilities (e.g 
e What we provide e How you can help us get there f en internet System Porat, iis Check: tc) ang & Maan to oki 
> - Multimedia Temieds code duplication and provide access to NTFS 
e XIS! ; e Who we are À Site Sponsors Officeit Tent Edd to other GPLed programs. With the 1.10.0 
@ Where we are going e What users think of GNU software = aman oe 5 release: Lots of changes across the board. 
Online Meeti vps This release is really long overdue. Major 
nline ngs features are that ntfsresize now moves data 
" | «4 J» 
| Done g | Transferring data from sourceforge.net... = 





Applications Places Desktop më W © Evolution - Mail. 


Situs GNU. 


E Terminal 





mungkin menguasai hampir segala yang 
dibutuhkan oleh perusahaan, tapi, saat- 
saat ini, bisa saja tidak. 

@ Adalah sangat penting untuk memiliki 
pengalaman. Konsultan yang belum 
pernah memiliki pengalaman dan hanya 
bisa bicara tentunya bukanlah konsul- 
tan yang menyenangkan untuk disewa. 
Oleh karena itu, pengalaman adalah pen- 
ting. Pasti tidak akan ada pasien yang 
ingin berkunjung ke dokter yang belum 
memiliki pengalaman apapun. Untuk 
mendapatkan izin praktik, dokter harus 
menempuh sejumlah prosedur. Untuk 
menjadi konsultan Linux/open source, 
prosedur ini belum ada. 

@ Dan, sangat membantu apabila seorang 
konsultan bisa objektif dan bijaksana 
dalam menyarankan teknologi open 
source yang akan digunakan. Banyak 
sekali distro. Banyak sekali program. 
Anda pun mungkin memiliki preferensi 
pribadi. Misal, Anda sangat suka Debian 
dan menjadi fanatik. Sehingga, distro 
yang disarankan adalah Debian. Anda 
senang, pada awalnya client mungkin 
saja senang, namun tidak ada jaminan 
dari developer bisa menjadi masalah. 
Contohnya adalah masalah tuntutan 
akan hak cipta. Kadang-kadang, Anda 
senang Debian, namun Anda harus me- 
nyarankan Red Hat atau SUSE. 


Open source dan Linux membutuhkan 
banyak konsultan. Dan, bidang ini senan- 
tiasa terbuka. Umumnya, bentuk perusa- 
haan mungkin akan lebih disenangi oleh 


38 INFOLINUX 08/2005 


EEE ©. BEE ©» IS 





® Applications Places Desktop imi W © Evolution - Mail 





@ Terminal 





Situs Sourceforge.net. 


client, walaupun, konsultan perseorangan 
sebagai seorang profesional juga bukan pilih- 
an yang buruk. 


Penyedia solusi 

Bayangkan kondisi berikut ini. Pihak cli- 
ent, katakanlah A, telah memutuskan untuk 
berpindah ke Linux dan open source. Ma- 
salahnya, pihak A ingin membangun ulang 
beberapa aplikasi custom yang mereka gu- 
nakan selama ini. Pihak A ingin meman- 
faatkan momen migrasi ini untuk sekalian 
meng-upgrade program-program tersebut. 

Di sinilah peran penyedia solusi kemu- 
dian menjadi sangat penting. Terdapat ri- 
buan, bahkan puluhan ribu software yang 
ada di dunia open source. Semuanya bisa 
digunakan tanpa bayar. Tapi, sebagian be- 
sar mereka tidak matang, tidak lengkap, 
atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pihak 
penyedia solusilah yang diharapkan untuk 
mampu membangun solusi di atas Linux 
dan open source. 

Saat ini, terutama di Indonesia, tidaklah 
banyak perusahaan penyedia solusi di atas 
Linux/open source yang sungguh-sungguh, 
sehingga pasar ini masih cukup besar. Sedih- 
nya, terkadang ada kegiatan saling menung- 
gu diantara penyedia solusi dan pasar. Pihak 
penyedia solusi akan melakukan investasi 
apabila pasar mulai besar. Dan, agar pasar 
menjadi besar, pasar mengharapkan se- 
galanya siap, termasuk penyedia solusi. 
Seperti ayam dan telur saja. Bagi Anda yang 
berminat dan rela berjudi di area ini, sebab 
baik yang Anda tanam pasti akan berbuah 
sangat manis di kemudian hari. 


www.infolinux.web.id 


Menurut penulis, adalah penting bagi 
penyedia solusi untuk memperhatikan be- 
berapa hal berikut: 

@ Fokus pada solusi. Namanya saja penye- 
dia solusi, sehingga sebagian besar dari 
kemampuan harusnya berorientasi pada 
solusi. Dengan bermain di Linux/open 
source bukan berarti penyedia solusi 
lantas bermetamorfosis menjadi hacker 
dan hanya peduli pada hal-hal low level 
misalnya. Artinya apa? Artinya, dalam 
membangun solution provider, setidak- 
nya ada pihak yang memiliki know how 
akan solusi yang ingin dibuat. Bukan 
hanya sekadar kemampuan membangun 
aplikasi di atas Linux. Atau, kemampun 
menggunakan pustaka OT atau GTK. 

teknologi yang sudah 

matang. Apabila mempergunakan frame- 


@ Pergunakan 


work, pastikan framework tersebut tidak 
berubah-ubah (hampir tidak mungkin) 
atau Anda bisa mengembangkan suatu 
framework menjadi versi Anda sendiri. 

@ Multiplatform. Ini adalah isu yang pen- 
ting. Kadang-kadang, dalam berpindah 
platform, ada satu kejadian yang sangat 
menyedihkan. Program yang setiap hari 
digunakan dibangun dengan Visual Ba- 
sic, dan sangat banyak memanggil API 
Windows sehingga tidak mungkin di- 
emulasikan dengan WINE. Harus diba- 
ngun ulang. Di solusi baru, fanatik atau 
hanya peduli pada satu platform adalah 
pantang adanya. Saat ini, isu multiplat- 
form sudah bukan isu yang besar pada 
pengembangan aplikasi. Ada satu catatan 
tentang pembuatan aplikasi GUI. Apa- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








bila Anda menggunakan pustaka lepas se- 
perti GTK+, pastikan widget yang Anda 
gunakan sudah bisa jalan di sistem ope- 
rasi Windows. Ini akan berlaku terutama 
kalau Anda mempergunakan pustaka 
yang dibangun terpisah. 

@ Anda mungkin perlu membangun tool- 
tool migrasi. 

@ Standar. Jangan sekali-sekali pernah ber- 
pikir untuk menggunakan teknologi yang 
tidak standar. Sebagai contoh, membuat 
format data sendiri, yang sebenarnya 
sudah tidak perlu karena bisa memper- 
gunakan XML. Apabila keamanan men- 
jadi penting, data-data berupa XML bisa 
dikompress (seperti format OpenOffice. 
org), lantas mempergunakan PKI (Pub- 
lic Key Infrastructure) untuk enkripsi/ 
digital sign. 

@ Sebaiknya, sedikit sabar. Ini sangatlah 
penting dalam pengembangan aplikasi. 
Begini. Coba Anda lihat bagaimana .NET 
ataupun Visual Basic. Berapa lama waktu 
yang Anda butuhkan untuk membangun 
satu form yang lengkap dengan kontrol 
untuk memasukkan atau memodifikasi 
data? Harusnya tidak lama. Tapi, co- 
balah kalau Anda mempergunakan WX 
misalnya. Atau OT. Atau PHP. Atau Py- 
thon. Kecuali Anda mau menggunakan 
Java (+NetBeans misalnya), umumnya 
pengembangan aplikasi multiplatform 
berbasis GUI di Linux agak sedikit lama. 

@ Perhatikan masalah lisensi. Anda mung- 


kin mempergunakan pustaka yang dili- 
sensikan di bawah lisensi GPL. Padahal, 


Anda ingin membangun solusi proprie- 
tary. Satu hal, di Linux atau open source, 
tidak ada larangan bagi Anda untuk 
membangun aplikasi proprietary. Wa- 
lau, dengan GPL, Anda tidak bisa memba- 
ngun solusi proprietary. Solusinya adalah 
dengan mempergunakan pustaka yang 
dilisensikan lebih bebas, atau Anda harus 
melepas sebagian dari produk Anda yang 
mempergunakan lisensi GPL sebagai free 
software. Jangan sampai masalah lisensi 
ini menjadi masalah di masa depan. 

@ Perhatikan masalah deployment. Di Win- 
dows, ini hal yang enak sekali. Namun, 
di Linux, ini bisa menjadi mimpi buruk. 
Aplikasi Anda mungkin bisa di-deploy 
dengan mulus di Windows. Namun, An- 
da mungkin akan menghadapi berbagai 
masalah di dunia open source. Anda bisa 
meniru OpenOffice.org dalam deploy- 
ment. Membangun paket native (.RPM 
untuk distro berbasis RPM, .DEB untuk 
distro berbasis DEB) mungkin juga ide 
yang baik, walaupun mungkin perlu ada 
usaha ekstra untuk maintenance. 


Betul bahwa beberapa masalah seperti 
kesabaran dan lisensi menjadi sedikit gang- 
guan dalam membangun solusi di atas 
Linux ataupun open source. Namun, Anda 
selalu bisa melihat kelebihannya. Anda bisa 
memperoleh banyak pustaka secara gratis. 
Modal Anda dari sisi software, hampir nol 
kalau Anda bisa memilih dengan bijak. 

Alangkah baiknya apabila penyedia 
solusi open source dapat mengombinasikan 







AONANE 
Wek 


OCU 


Berbisnis di Dunia Open Source 





L 


Ine 


apa-apa yang baik dari proprietary dan open 
source. Yang jelek-jelek dari open source 
seperti rilis yang tidak matang dan doku- 
mentasi yang kurang haruslah dihindari. 


Penyedia service/ 
implementator 
Pihak client sudah berkonsultasi dengan 
konsultan, dan pihak penyedia solusi telah 
siap dengan solusinya. Semua sudah beres. 
Namun, lingkungan kerja client memiliki 
100 komputer yang sebagian besar di an- 
taranya sudah siap untuk dimigrasikan ke 
Linux. 
Di 
pendapatan. Dan, bekerja sebagai imple- 


sinilah implementator menuai 
mentator adalah salah satu cara termudah 
bagi pengguna Linux yang ingin mencari 
penghasilkan tambahan. Pihak client pun 
umumnya tidak terlalu cerewet mengingat 
akan dilakukannya koordinasi dengan pihak 
konsultan dan pihak penyedia solusi apabila 
ada. 

Berikut ini adalah beberapa hal, menurut 
penulis yang setidaknya perlu dikuasai oleh 
implementator: 

@ Mampu menginstalasi server Linux. Ini 
tentu saja multlak. Dan, kata instalasi 
tidak berarti hanya instalasi. Namun, 
instalasi plus dalam artian bisa menen- 
tukan partisi, memberi pilihan tentang 
virtualisasi penyimpanan, backup, dan 
sekaligus mampu mengonfigurasi ke- 
amanan dan hal dasar lainnya. 

@ Disarankan untuk menguasai lebih dari 
satu distro, dan sangat disarankan untuk 


Solution 





Stal tings trom hp 2500 Month 


uwubitetid | BIZNET 


Accelerate Your Business 


aA hous Hotline Service Internet Access < Virtual Private Network « Data Center e Web Hosting « Domain Registration + Consulting 


RY 570-8888 


0800-1-BIZNET 


PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA » Midplaza 2, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, JAKARTA 10220, Tel (62-21) 570 8888, Fax (62-21) 570 0580 
e Kompleks Pertokoan Tragia Blok E No. 33-35, Jl. Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, BALI 80363, Tel (62-361) 771 631, Fax (62-361) 774 980 





Berbisnis di Dunia Open Source 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








menguasai distro yang diakui oleh du- 
nia industri seperti Red Hat dan SUSE. 
Pengetahuan akan LSB (Linux Standard 
Base) akan menjadi nilai tambah. 

@ Mengerti berbagai teknologi yang mem- 
bantu akan mengangkat level seorang 
implementator menjadi lebih tinggi. 
Contoh berbagai teknologi misalnya re- 
mote control, virtualisasi storage, direc- 
tory service, Linux high availability, dan 
lain sebagainya. 

@ Seperti halnya konsultan, implementator 
juga bisa dibagi antara implementator 
secara umum dan spesialis. Sebagai con- 
toh, Anda mungkin bisa mengonfigurasi 
server Linux dengan sangat baik. Namun, 
Anda tidak memiliki pengetahuan men- 
dalam akan bagaimana mengintegrasi- 
kan Linux dan Windows. Atau, Anda 
tidak memiliki pengetahuan akan peng- 
gunaan LDAP. Umumnya, mengetahui 
hal umum ditambah satu hal spesialis 
sangatlah dimungkinkan dan dianjurkan 
bagi seorang implementator. 


Adalah bukan ide yang baik adalah 
bekerja sebagai implementator merangkap 
konsultan, apalagi merangkap penyedia 
solusi. Banyak pengguna Linux yang mung- 
kin sangat jago menginstal server. Kemu- 
dian, beliau juga jago membangun aplikasi. 
Lantas, dilanjutkan dengan konsultasi seka- 
lian. Pada dasarnya, tidak ada satu orang 
pun yang jago segalanya. Konsultasi, solusi 
dan implementasi adalah bidang yang bisa 
berbeda sangat jauh. Cakupan masing-ma- 
sing bidang saja sudah sangat luas. Konsul- 
tan bahkan umumnya masih dibagi-bagi 
lagi. Menjadi satu orang yang bisa segalanya 
bukanlah ide yang baik, sekali lagi. 

Satu catatan tentang implementator 
adalah kebiasaan untuk menjual jasa de- 
ngan harga yang terlalu murah. Tidak ada 
patokan yang sangat standar akan jasa insta- 
lasi satu server. Anda bisa meminta 10 juta, 
6 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta, atau 500 
ribu. Namun, dengan menjual terlalu mu- 
rah, Anda akan berhadapan dengan: 

@ Pasar. Anda menjadi pihak yang meru- 
sak harga pasar. Pada awalnya, mungkin 
banyak orang akan menggunakan jasa 
Anda. Tapi, secara umum, Anda pun akan 
mendapatkan imbalan yang terlalu rendah. 
Dan, secara bisnis, ini tentu tidaklah sehat. 


40 INFOLINUX 08/2005 


@ Tanggungjawab. Umumnya, perusahaan 
telah memasukkan komponen garansi ke 
dalam harga awal. Oleh karena itu, harga 
awal mungkin terdengar cukup tinggi. 
Oleh karena itu, pastikan biaya yang An- 
da ajukan sudah bisa Anda pertanggung- 
jawabkan. Penulis banyak menemukan 
kasus dimana implementator lari karena 
sudah tidak bisa bertanggungjawab lagi. 
Istilah lainnya, tidak mau rugi atau ingin 
tetap untung padahal salah memberikan 
harga. Garansi tidak diperhitungkan dan 
pada akhirnya kabur. 

@ Kualitas. Ada client yang mungkin me- 
miliki standar lebih tinggi dari rata-rata. 
Pastikan Anda memberikan harga yang 
tepat untuk apa yang akan diminta oleh 
client. 


Satu lagi, gunakanlah baterai yang telah 
disediakan. Use the battery! Apabila Anda 
menggunakan distro berbasis RPM, maka 
pastikan Anda mencari paket yang dise- 
diakan oleh penyedia distro sebelum: 

@ Anda mencari ke pihak lain 

@ Anda melakukan kompilasi sendiri. 
Pembuat distro umumnya telah memi- 
liki alur OC tersendiri yang mungkin 
tidak bisa dilakukan oleh kita sebagai 


implementator. 


Berdagang CD Linux 

Linux dan program open source lain memang 
dikenal sebagai barang gratis oleh sebagian 
orang. Namun, asumsi seperti ini tentulah 
bukan asumsi yang paling tepat. Untuk distro 
yang gratis pun, seperti Debian atau Fedora, 
Anda pun tetap perlu untuk men-download 
atau membeli dari penyedia CD Linux. 

Di sinilah pedagang CD Linux diperlu- 
kan. Dan, berbeda dengan pedagang CD 
lain di mangga dua, pedagang CD Linux 
adalah pedagang yang legal, asalkan tidak 
menjual CD yang dilisensikan untuk tidak 
dijual oleh pihak pembuat secara gelap. 

Tentu saja untungnya juga lumayan, apa- 
lagi jika mampu berdagang dengan baik. Pen- 
jual CD tentu saja bisa sekalian memaketkan 
dengan penjualan komputer, atau jasa insta- 
lasi tertentu. Ide yang lain adalah dengan juga 
menjual printout dari dokumentasi Linux se- 
lama legal dari sisi lisensi dokumentasi. 

Alangkah baiknya pedagang CD Linux 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 


www.infolinux.web.id 


@ Kelengkapan distro. Banyak sekali distro 
yang beredar. Dan, terkadang, pengguna 
Linux senang mencoba berbagai distro. 
Menjual distro-distro populer adalah 
sangat disarankan. Anda selalu bisa me- 
lihat Top Distribution di distrowatch. 
com. Kelengkapan di sini juga mencakup 
kelengkapan versi. Begitu ada versi baru 
suatu distro diluncurkan, alangkah baik- 
nya apabila beberapa saat kemudian, di 
toko sudah tersedia :) 

@ Panduan 


Tidak 


semua yang membeli CD Linux telah 


instalasi sederhana. 
dapat menginstalasi Linux. Panduan 
sederhana (apabila belum tersedia) dalam 
bentuk hardcopy dapat membantu peng- 
guna Linux yang pertama kali mencoba. 

@ Aksesoris Linux. Secara pribadi, penu- 
lis cukup senang apabila ada aksesoris 
seperti logo Linux yang dijual. Gudang- 
Linux, apabila penulis tidak salah ingat, 
merupakan pedagang Linux yang juga 
menyediakan aksesoris. 

@ Kerjasama dengan konsultan, penyedia 
solusi dan implementator. 


Penyedia jasa pendidikan 

Tidak semua pengguna Linux adalah peng- 

guna yang memiliki waktu untuk belajar 

sendiri. Tempat belajar Linux adalah salah 
satu tempat yang akan dituju apabila ingin 
mempelajari Linux. 

Di sini, penyedia jasa pendidikan bisa 
menuai pendapatan. Saat ini, banyak sekali 
pihak-pihak yang ingin tahu tentang Linux 
dan oleh karenanya, pihak penyedia pendi- 
dikan bisa menjadi jembatan. 

Setidaknya, beberapa bidang berikut 
ini bisa menjadi bidang yang menarik bagi 
calon siswa: 

@ Linux dasar. Mencakup tentang funda- 
mental Linux, instalasi dan pemecahan 
masalah sederhana, instalasi program dan 
hal-hal lain seputar penggunaan Linux. 

@ Linux lanjutan. Mencakup pemecahan 
masalah lanjutan, integrasi dengan plat- 
form lain, penyediaan berbagai service 
jaringan dan lain sebagainya. 

@ Linux development. Mencakup konfigu- 
rasi kernel, membangun distro, memba- 
ngun scripting lanjutan, dan sebagainya. 

@ Berbagai paket-paket program open 
source seperti OpenOffice.org, bahasa 
pemrograman, dan lain sebagainya. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Menurut penulis, pihak penyedia pen- 
didikan Linux sangatlah membantu sebe- 
lum pengguna Linux terjun ke dunia kerja 
karena: 

@ Tidak semua lembaga pendidikan for- 
mal memberikan materi (atau bahkan 
menyinggung) soal Linux walaupun ter- 
dapat materi sistem operasi pada jurusan 
teknik informatika ataupun sistem in- 
formasi. Sebagai kasus, umumnya yang 
diangkat masih MINIX ataupun bahkan 
tidak ada contoh kasus sama sekali. Pe- 
nulis tahu persis ada lembaga pendidi- 
kan di mana Linux dianggap sebagai ba- 
rang aneh oleh eksekutif jurusan padahal 
lembaga tersebut adalah sekolah tinggi 
komputer. Hal ini diperparah dengan: 

@ Tidak semua mahasiswa bisa mempela- 
jari sendiri. Padahal, Linux menawarkan 
sejumlah pilihan untuk memasuki dunia 
kerja. 


Kadang-kadang, selain kelas, banyak juga 
pengguna Linux yang menyukai workshop 
dengan alasan: 

@ Waktu lebih singkat. 
@ Materi lebih terfokus. 


Pengguna Linux yang memiliki keahlian 
Linux dan sekaligus dapat mengajar tentu- 
nya memiliki bekal untuk bekerja di lem- 
baga pendidikan Linux ataupun bersama- 
sama rekannya membangun usaha pendidi- 
kan Linux sendiri. 


Penyedia media/komunitas 
Satu atau dua hari sekali, penulis membaca 
berita Linux di Linuxtoday.com. Di website 
tersebut, tidak hanya berita Linux yang 
ditampilkan, tetapi juga berbagai isu open 
source lainnya. Di halaman utamanya, ber- 
bagai iklan dari perusahaan besar seperti 
IBM, Microsoft, SUN, dan sebagainya juga 
tidak kalah meriah. 

Berita-berita di Linuxtoday.com meru- 
pakan berita yang dikirim oleh pihak lain, 
dan untuk berita lengkap dapat dibaca di 
website lain. Seru bukan? Ramai, dan he- 
mat bandwith pula. Dan selain itu, ini juga 
merupakan bisnis yang adil karena pengun- 
jung Linuxtoday.com pun bisa melihat iklan 
di website yang menyediakan berita. Ribuan 
pembaca mengunjungi Linuxtoday.com se- 
tiap hari. 


Beberapa pengguna Linux yang senang 
berita, banyak yang menjadikan Linux- 
today.com sebagai teman sarapan, seperti 
halnya detikcom, kompas cyber media, dan 
situs berita lain. 

Terlepas dari media online, media kon- 
vensional seperti majalah yang sedang Anda 
baca ini pun juga bertemakan tentang Linux. 
Penulis pun mendapatkan honor dengan 
menulis di InfoLINUX. 

Linux dan program open source, jelas 
jauh mengalahkan pesaing-pesaing lain 
dari sisi popularitas. Banyak orang juga 
telah menjadi jutawan dalam bisnis Linux. 
Tentu saja, tidak semua orang yang meng- 
gunakan Linux di dunia TI lantas bisa lebih 
baik dari pengguna non-Linux. Hanya, 
penulis melihat, Linux dan open source 
menjadikan kita menjadi lebih banyak 





Berbisnis di Dunia Open Source 





pilihan dalam bertindak. Apabila kita bisa 
memanfaatkan pilihan yang ada tersebut, 
kita pun bisa maju mencapai cita-cita yang 
diinginkan. 

Sebenarnya akan sangat menyenangkan 
apabila pihak-pihak yang bermain di Linux 
bisa saling memperbesar kue untuk dimakan 
bersama. Alih-alih berebut makan kue yang 
kecil, dengan bersatu antara setiap pemain, 
harapannya setiap pemain bisa mendapat- 
kan jatah yang lebih besar. 

Di Indonesia, Linux dan open source 
harusnya menjadi salah satu senjata bagi 
kita untuk masuk ke pertarungan TI dunia. 
Selain itu, saat ini isu pembajakan sedang 
naik daun lagi. Dengan Linux, penulis ti- 
dak pernah ketakutan soal masalah lisensi. 
Tetap tenang bekerja. Anda pun demikian, 
bukan? 0 





1.409.000 over businessmen listen PASFM 


Success isn't something you will into existence. It takes drive. Vision. And of course, 
the right tools. Which is why today's business executives spend more time listening 
to PASFM than others. A well-known fact reconfirmed by recent independent study. 
After all, PASFM provides its listeners with candid, inside look at the events and 
personalities shaping the business world. Information they can act on. Throughout 
their career. AS evidenced by record increases in our listeners, the number of people 


Serious about business continues to grow. 


If you're serious about reaching this influential audience, make an executive 


decision. Advertise in PASFM 





sources Marketing Research Indonesia (MRI) 2004 


www.infolinux.web.id 


RADIO BISNIS JAKARTA 


Your Business is Our Concern 


INFOLINUX 08/2005 4| 





PT Samudera Pasifik 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 























ak dapat disangkal, kalau dunia open 

| source berjalan dengan makin cepat- 

nya saat ini. Dengan terbukanya 

akses ke source code software, maka semakin 

banyak developer open source yang turut ikut 

serta dalam pengembangan. Software-soft- 

ware yang adapun semakin memiliki tam- 

bahan fitur dan perbaikan bugs dilakukan 
secara berkala. 

Namun, semua ini tidak serta merta 
membuat banyak perusahaan di Indonesia 
yang menggunakan Linux dalam opera- 
sional bisnis mereka. Banyak alasan yang 
mereka kemukakan ketika akan menggu- 
nakan Linux, seperti bagaimana support ji- 
ka terjadi masalah, programnya user friend- 
ly atau tidak, sampai dengan belum adanya 
SDM di perusahaan itu yang ahli tentang 
Linux. Alasan lainnya adalah rata-rata pe- 
rusahaan itu sudah merasa cukup dengan 


Pa = 
( N 
| 


2 
p 


Saman Sjukur dan Ishak di ruangan server PT Samudera Pasifik. 


42 INFOLINUX 08/2005 





Linux di Perusahaan Ekspedi $ 
Muatan Kapal Laut © 


Bagi sebagian perusahaan, menggunakan platform open source untuk operasional | 
nya merupakan suatu hal yang masih perlu banyak pertimbangan. Entah itu karen: 
tersedianya SDM yang dapat menangani maupun dari segi support yang ada. 





sistem yang telah berjalan di platform closed 
source saat ini, dan mereka belum memiliki 
rencana untuk berpindah ke platform open 
source. 

Memang tidak mudah untuk langsung 
bermigrasi ke Linux bagi sebuah perusa- 
haan, apalagi jika itu menyangkut ke sistem 
yang bersifat kritis atau tidak boleh down 
sedikit pun saat transaksi bisnis berjalan. 
Tapi paling tidak sudah banyak contoh 
perusahaan yang berani mengambil sikap 
dan menanggung risiko dalam penggunaan 
open source di operasional bisnis mereka. 
Karena setelah diimplementasikan dengan 
benar, ternyata hal yang selama ini mereka 
takutkan tidak terjadi. Salah satu perusa- 
haan yang mengambil sikap tersebut adalah 
PT Samudera Pasifik yang bergerak di bi- 
dang Cargo Export/Import dan Ekspedisi 
Muatan Kapal Laut. 





www.infolinux.web.id 







Untuk mengetahui lebih lanjut penggu- 
naan Linux dan open source di PT Samu- 
dera Pasifik beserta dengan pengalaman 
yang telah di alami, kami telah mewancarai 
IT Manager PT Samudera Pasifik, Saman 
Sjukur di kantornya. 

Berikut rangkumannya. 


Awal penggunaan Linux 
Ketika kami tanyakan bagaimana awalnya 
sampai PT Samudera Pasifik menggunakan 
open source, Saman Sjukur menjelaskan 
bahwa pada awalnya dia tidak bilang ke 
manajemen, kalau server yang ada telah 
menggunakan GNU/Linux sejak lama. 
“Kami sudah mulai melakukan riset di 
Linux sekitar tahun 2000. Kali pertama saya 
men-setup mail server dengan Omail dan 
webmail dengan Sguirellmail untuk kebu- 
tuhan e-mail di kantor sehari-hari sekitar 
awal 2001. Dan untuk mengonfigurasikan 
semua server, saya hanya melakukannya 
berdua dengan Pak Ishak. Pertama-tama 
memang kami agak sanksi apakah mail 
server yang kami setup bisa berjalan dengan 
baik atau tidak. Tapi semua risiko itu kami 
tanggung sendiri, karena sebagai orang TI 
saya memerlukan tantangan baru. Ternyata 
selama setahun memakai Qmail sebagai 
mail server-nya, user maupun saya tidak 
menemukan masalah sama sekali dan kiner- 
janya pun dapat diandalkan. Dan pada saat 
rapat akhir tahun, saya presentasikan hal 
ini di hadapan para bos tingkat atas dengan 
menyertakan data perbandingan harga li- 
cence Microsoft exchange dan gmail yang 
sekarang digunakan, beserta dengan kinerja 
selama setahun itu. Ternyata berdasarkan 
data tersebut, para bos kami malah akhirnya 
mendukung penggunaan open source un- 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





tuk kegiatan operasional sampai sekarang”, 
jelas Saman Sjukur bangga. 


Pelanggan PT Samudera Pasifik 
Pelanggan PT Samudera Pasifik kebanyakan 
dari pihak korporat. Beberapa contoh client 
yang ditangani oleh PT Samudera Pasifik, 
di antaranya PT Epson, PT Bridgestone, PT 
Gajah Tunggal, dan sebagainya. 

Dalam menjalankan unit bisnisnya ini, 
PT Samudera Pasifik tidak berjalan sen- 
diri, tetapi saling bekerja sama dengan PT 
Transmaju Ekspresindo untuk memenuhi 
pelayanan truck dan PT Maju Depot & Lo- 
gistic sebagai depot kontainer. 

Nantinya seluruh peti kemas yang ada di 
sini akan diantar ke berbagai tujuan seperti ke 
Eropa, Amerika, Australia, dan sebagainya. 


Alasan menggunakan Linux 

Ketika kami tanyakan mengapa PT Samu- 
dera menggunakan Linux, Saman Sjukur 
mengatakan kalau Linux itu sangat andal, 
mendapat support dari komunitas, dan 
dapat menekan biaya pembelian software. 

“Dulu semua server yang kami miliki 
berbasiskan Windows NT Server, karena 
kami telah memiliki licence Windows NT 
Server, Microsoft Exchange Server, Syman- 
tect Antivirus, dan sebagainya. 

Tapisetelah saya menginstalasikan Linux, 
hampir semua server sudah menggunakan 
Linux. Kecuali untuk server telepon PABX, 
yang tetap menggunakan Windows NT 


Sekilas PT Samudera Pasifik 


karena kami sudah terlanjur membeli licence 
software-nya”, ungkap Saman Sjukur. 

Dan ketika kami singgung bagaimana 
jika suatu saat terjadi suatu masalah, Saman 
Sjukur mengatakan bahwa semuanya itu 
dapat diselesaikan dengan mencari solusi- 
nya di Google. 

“Kami masih ingat saat kami menggu- 
nakan software closed source untuk server. 
Ketika terjadi masalah, maka yang pertama 
kali kami lakukan adalah menghubungi 
pihak customer support dan menjelaskan 
masalah yang saat ini terjadi. Tetapi jawa- 
ban yang mereka berikan terkadang tidak 
menyelesaikan masalah yang kami hadapi, 
sehingga kami hanya bisa pasrah dan terus 
mencoba untuk memperbaiki masalah itu 
sendiri. Tapi itu dulu, sekarang saat saya 
telah berhasil mengimplemantasikan open 
source, memang tidak ada nomor telepon 
yang bisa kami hubungi untuk membantu 
menyelesaikan masalah. Tetapi dengan 
mengetikkan keyword yang tepat di Google 
maupun berkunjung ke situs pembuat soft- 
ware itu langsung, kebanyakan semua prob- 
lem yang saya hadapi biasanya telah dialami 
oleh orang lain sehingga saya tinggal mengi- 
kuti petunjuk untuk mengatasi problem 
itu”, jelas Saman Sjukur. 


Untuk apa saja Linux di 

PT Samudera Pasifik? 

Di PT Samudera Pasifik, Linux digunakan 
untuk server, sedangkan untuk workstation 


PT Samudera Pasifik didirikan pada tahun 1985 oleh Mr. Peter Adam 

dan Mr. Sarwan Kumar. Dalam menjalankan unit bisnisnya ini, PT 

Samudera Pasifik tidak berjalan sendiri, tetapi saling bekerja sama 

dengan PT Transmaju Ekspresindo untuk memenuhi pelayanan truk 
dan PT Maju Depot & Logistic sebagai depot kontainer. Kerja sama ini dimaksudkan agar PT 
Samudera Pasifik menjadi semacam tempat “one stop shopping”, di mana client tidak perlu 
sibuk memikirkan depot kontainer dan truk untuk pengantaran barangnya. 

Pelanggan PT Samudera Pasifik kebanyakan dari pihak korporat. Beberapa contoh client 
yang ditangani oleh PT Samudera Pasifik, di antaranya PT Epson, PT Bridgestone, PT Gajah 
Tunggal, dan sebagainya. Seluruh kontainer yang datang dari truk, ditaruh dahulu di depot 
kontainer yang terletak di Jl. Cilincing. Nantinya peti kemas yang ada di sini akan diantar ke 
berbagai tujuan seperti ke Eropa, Amerika, Australia, dan sebagainya. 

PT Samudera Pasifik memiliki kantor cabang di daerah Surabaya dan Semarang. Dan 
untuk menghubungkan antarkantor cabang ini, PT Samudera Pasifik menggunakan jasa 


sambungan Internet dari PT Citra Sari Makmur. 


Untuk melihat lebih jauh tentang PT Samudera Pasifik, Anda dapat melihat websitenya di 


http://www.spm.co.id. 





www.infolinux.web.id 





PT Samudera Pasifik 








Saman Sjukur, IT Manager pecinta open source. 


hanya untuk aplikasinya saja. Distro yang 
digunakan adalah Mandrake 9.0 dengan 
menjalankan gmail (mail server), Samba 
(File Server), Apache (web server), MySOL 
(database server), ProFtp (FTP Server), 
BIND (DNS Server), SpamAssasin (Anti 
Spam), dan sebagainya. 

“Server kami jarang sekali mengalami 
masalah seperti terkena hacking, crash 
system, e-mail spam, terserang virus, dan 
sebagainya. Karena setiap hari, saya selalu 
mengamati file log yang ada, dan kondisi 
fisik server itu sendiri. Bahkan sudah lebih 
dari empat tahun, server linux yang ada di 
sini tidak pernah mengalami restart atau 
shutdown sendiri”, jelas Saman Sjukur. 

Untuk workstation, sistem operasi yang 
dipakai tetap Windows, tetapi hampir 
semua aplikasi yang dipakai sudah memakai 
aplikasi open source, seperti Open Office 1.1 
(office suite), Firefox (Web Browser), Thun- 
derbird (Mail Client), dan Skype (VoIP). 

Sedangkan untuk keperluan client yang 
ingin melihat catatan kontainernya itu ka- 
pan datang dan kapan diberangkatkan, Pt. 
Samudera Pasifk membuatkan sytem ber- 
basiskan web dengan menggunakan PHP 
dan MySOL, sehingga client dapat meng- 
aksesnya dari mana saja. 


Harapan terhadap pengguna Linux 
di Indonesia 

Ketika kami tanyakan apa harapan PT 
Samudera Pasifik terhadap pengguna atau 
komunitas Linux di Indonesia. Saman 
Sjukur mengatakan kalau yang terpenting 
adalah masalah sosialasi Linux lebih diting- 
katkan lagi. Dan yang terpenting adalah di 
masalah teknikalnya. Dengan ini, diharap- 
kan semakin banyak user yang dapat meng- 
gunakan Linux. Â 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 08/2005 43 


APA SIH SEBENARNYA... 





Lebih Mendalam Tentang SOAP? 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 











Apa Sih Sebenarnya... 


SOAP? 


Bagian 2 dari 2 Artikel 


Masih berpikiran bahwa SOAP merupakan alat pembersih kotoran? Buka pikiran Anda 
mengenai dunia pengembangan software dengan SOAP. 


Bukankah masih terdapat cara-cara yang lebih 
efisien dibanding menggunakan protokol HTTP 
untuk memakai objek-objek di jaringan? 
Terdapat beberapa alasan kenapa menggu- 
nakan HTTP sebagai protokol default, wa- 
laupun protokol-protokol lainnya dapat di- 
gunakan jika memang dibutuhkan. Alasan 
yang paling kritis adalah jika dibasiskan ke- 
pada sekitar firewall. Sebagai halnya SOAP 
yang dimaksudkan untuk menyediakan 
sebuah platform untuk mengakses sumber- 
sumber remote melalui Internet, sebuah 
protokol yang tidak memerlukan konfi- 
gurasi firewall diperlukan. Sebagaimana 
halnya HTTP yang biasanya diijinkan untuk 
melalui sebuah firewall, dengan menggu- 
nakan HTTP sebagai transport data mem- 
buat SOAP dapat digunakan tanpa harus 
melakukan perubaha pada firewall. Sebagai 
tambahan, sebagaimana halnya HTTP yang 


J + ” g A BD http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-part1-20030624/ 


merupakan standar W3C, interoperasi di- 
antara berbagai sistem operasi yang berbeda 
sangat mudah untuk dilakukan. 


Tidakkah hal ini akan seperti Microsoft dalam 
melakukan metode lamanya, yaitu mendukung 
dan meluaskannya untuk memastikan agar 
hanya pengguna Microsoft yang bisa menggu- 
nakannya? Soalnya Bill Gates sepertinya tidak 
akan membuka jiwa open source-nya. 
Proponent utama dari SOAP dalah IBM dan 
(tentunya) Microsoft, keduanya melakukan 
dan memulai pekerjaan pengembangan 
pada protokol. Memang benar bahwa SOAP 
membentuk sebuah bagian dari strategi 
NET milik Microsoft secara keseluruhan, 
tetapi standar SOAP tidak dimiliki oleh 
Microsoft atau perusahaan-perusahaan in- 
dividual lainnya. Standar SOAP sekarang 
dimiliki oleh World Wide Web Consortium 


M Oc [a - 2x E -8 A [O http:/www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=C943CODD-CEEC-4088-9753-86F052EC845((¥] @ Go [G 


(W3C). W3C bertanggung jawab terhadap 
teknologi-teknologi Internet lainnya, seperti 
beberapa diantaranya HTML, XHTML, dan 
XML. Hal ini bisa membantu memastikan 
bahwa tidak ada sebuah vendorpun yang 
bisa merubah standar SOAP demi keuntu- 
ngan mereka. 

Memang terdengar aneh melihat akti- 
fitas Microsoft yang terlibat dalam sebuah 
open standar, jika Anda melihat pada strate- 
gi masa depan Microsoft itu sendiri, dengan 
platform .NET, memajukan sebuah open 
standar sangat masuk akal bagi mereka. 
Untuk memastikan kesuksesan dari .NETY, 
Microsoft perlu untuk memastikan bahwa 
jumlah dari platform yang dapat mengakses 
aplikasi .NET adalah sangat besar. Walau- 
pun hal ini masih sangat dinantikan pada 
kehidupan nyata, namun dalam hal logika 
bisnis sangat masuk akal. 








(O KapanLagi.com: Kalau Bukan Sek... (_) SOAP Version 1.2 Part 1: Messag..._) World Wide Web Consortium 


|| — SOAP Version 1.2 Part 1: Mess... | 


(G Technical Articles 








Wc 


SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework 


6 
3 
oc 
a =] 
E 
v 
(= 
£ 
fa 
=) 
a 
x 
U 
M 


W3C Recommendation 24 June 2003 





This version: 
http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-part1-20030624/ 
Latest version: 
http://www.w3.org/TR/soap12-part1/ 
Previous versions: 
http://www.w3.org/TR/2003/PR-soap12-part1-20030507/ 
Editors: 
Martin Gudgin, Microsoft 
Marc Hadley, Sun Microsystems 
Noah Mendelsohn, IBM 
Jean-Jacgues Moreau, Canon 
Henrik Frystyk Nielsen, Microsoft 











Please refer to the errata for this document, which may include some normative corrections. 





The English version of this specification is the only normative version. Non-normative translations may also be available. 





Copyright ©2003 W3C“(MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C viability, trademark, document use and software licensing rules apply 








Abstract 


SOAP Version 1.2 is a lightweight protocol intended for exchanging structured information in a decentralized, distributed environment. “Part 1: 
Messaging Framework" defines, using XML technologies, an extensible messaging framework containing a message construct that can be 


exchanged over a variety of underlying protocols. 


Status of this Document 


This section describes the status of this document at the time of its publication. Other documents may supersede this document. The latest status 


[ — Download details: SOAP Toolki... | 









0 Microsoft 
Download Center 
Search for a download: 


Download Center Home 


Download Categories 
pa File Name: soapsdk.exe English 
Istemet 
Windows (Securi plates Download Size: 3680 KB 
— Hala Date Published: 2/28/2005 
Drivers 
Office and H x Version: 3.0 
Mobile Devices 
Macintosh & Other Platforms Overview 


Server Applications 
System Management Tools 


Development Resources 


Dewalead Resources 


System Requirements 


quickly as possible. 


Instructions 





2. Doone of the following 


{| SOAP Toolkit 3.0 


The Microsoft SOAP Toolkit is deprecated by the .NET Framework. SOAP Toolkit support will be retired in April 2005. 


The Microsoft SOAP Toolkit is deprecated by the .NET Framework, The toolkit provid 
applications. SOAP Toolkit support has been extended 
retired in March 31, 2005 with extended support lasting until March 31, 2008 

To obtain the redistributable files for the SOAP Toolkit 3.0, visit this Microsoft Web site: SOAP Toolkit 3.0 Redistributable 


For the latest on supported technologies for developing Web services, visit the Web Services Developer Center on MSDN. 












bilities for COM component Related Resources 


les basic Web services capal ts and 
from the originally posted July 1, 2004 deadline. Mainstream SOAP Toolkit support will now be 


Web Services Developer 
Center 


SOAP Toolkit Articles 
ab Service ancemg 


© Supported Operating Systems: Windows 2000, Windows 98, Windows ME, Windows Server 2003, Windows XP 

@ Windows Installer version 2.0 or later is required for installation 

@ The SOAP client objects will run on Windows 98, Windows ME, Windows 2000 Service Pack 1, Windows XP, and Windows 2003. 

@ Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 and require IIS to be installed 

@ itis generally recommended not to use SOAP Toolkit on Windows 2003. There is limited support for this scenario when migrating existing applications on previous versions of 
Windows to Windows 2003. No new development should be done with SOAP Toolkit. Existing applications built on SOAP Toolkit should be migrated to a .Net based solution as 

@ This release requires Internet Explorer 5.0 or later. 


@ MSXML 4.0 will be installed with the SOAP Toolkit. 


1, Click the Download link to start the download 








Situs yang memperlihat rekomendasi W3C pada SOAP serta SOAP yang disediakan pada situs Microsoft. 


44 INFOLINUX 08/2005 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama 


| Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 








Tadi baru teori saja, tapi bagaimana jika saya 
ingin melakukan sesuatu yang berguna, praktis 
atau menghibur? 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 
SOAP menggunakan XML untuk mengen- 
code content data, yang kemudian dikirim- 
kan — menggunakan protokol HTTP — ke 
server remote untuk menjalankan pengek- 
sekusian. Spesifikasi SOAP akan mendefi- 
nisikan struktur data XML ini dan bagaima- 
na SOAP mengirimkan melalui HTTP, 
tetapi hal-hal tersebut diluar pembahasan 
kita pada artikel ini. Sebagai contoh cepat, 
baris-baris di bawah ini sebuah request yang 
mungkin untuk server remote SOAP: 

Pose Eavest News shite? 1.1 

Host: www.infolinux.web.id 
Content-Type: text/xml ; 
Charset-”utf -8” 

Content-Length: x 

SOAPAction: “http://www. 
infolinux.web.id/berita-baru. 
xsd” 


<SOAP-ENV: Envelope 
xmlns:SOAP-ENV="http:// 
schemas.xmlsoap.org/soap/ 
envelope/” 
SOAP-ENV:encodingStyle- 
”http://schemas.xmlsoap.org/ 
soap/encoding/”> 
<SOAP-ENV:Body> 
sm: LatestNewsHeadline xmlns: 
m-”http://www.infolinux.web.id/ 
berita-baru.xsd”> 
<search>Debian</search> 
</m: LatestNewsHeadLine> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 


Memang diatas merupakan contoh yang 
sangat sederhana, namun, telah memper- 
lihatkan sebuah request dasar SOAP. Pada 
contoh tersebut, sebuah request dikirim ke 
http://www.infolinux.web.id/berita-baru, 
meminta berita-berita terbaru mengenai 
Debian. seperti yang telah disebutkan sebe- 
lumnya, header SOAPAction mendefinisi- 
kan objek remote yang merupakan tujuan 
langsung dari reguest. SOAP-ENV:Envelope 
diperlukan dan mendefinisikan header dan 
tubuh SOAP untuk mengindetifikasikan 
metode yang diinvoke pada objek, dengan 
parameter-parameter tambahan lainnya. 


Sebagai informasi tambahan... 


APA SIH SEBENARNYA... 
Lebih Mendalam Tentang SOAP? 











Terdapat banyak tempat untuk Anda menemukan informasi tambahan mengenai Simple 
Object Access Protocol, Anda hanya perlu untuk mengetahui kearah mana saja untuk men- 


carinya. 
@ http://www.w3c.org/TR/SOAP/ 


Di sini Anda akan menemukan berita-berita terbaru mengenai SOAP, dan informasi-infor- 
masi lain mengenai penggunaan SOAP yang mungkin Anda butuhkan. 


@ http://www.soapware.org 


Situs pribadi yang merupakan “direktori utama bagi para pengembang SOAP 1.1' men- 
gandung informasi yang penting (serta link-link) terhadap implementasi-implementasi 
yang ada saat ini. Sayangnya situs ini terakhir diupdate pada 4 Desember 2003. 


@ http://www.microsoft.com/net 


Temukan rencana-rencana masa depan dari Microsoft. 


Ketika server SOAP menerima reguest 
tersebut, server SOAP melakukan parse ter- 
hadap content dan kemudian menginvoke 
objek pada sistem lokal. Ketika sebuah res- 
pon ini diterima kemudian disampaikan 
kembali ke client. Respon SOAP terhadap 
contoh reguest ini mungkin terlihat seperti 
di bawah ini, mengembalikan elemen Latest- 
NewsHeadlineResponse yang mengandung 
berita-berita terbaru mengenai Debian: 
HE T2YORUIK 
Content-Type: text/xml; 
charset utf 37 
Content-Length: x 


<SOAP-ENV: Envelope 
xmlns: SOAP-ENV—”http:// 
schemas.xmlsoap.org/soap/ 
envelope/” 
SOAP-ENV:encodingStyle- 
”http://schemas.xmlsoap.org/ 
soap/encoding/”> 
<SOAP-ENV: Body» 
sm: LatestNewsHeadl ineResponse 
xmlns:m="http://www.infolinux. 
web.id/berita-baru.xsd”> 
<HeadLine>Debian release 
3.@r4</HeadLine> 
</m: LatestNewsHeadLine- 
Response> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 


Kedengarannya menarik: cara kerja online yang 
aman, stabil, pencapaian tertinggi dari semua 
yang dimaksudkan dengan ‘jaringan adalah 
komputer’ yang disampaikan Sun bertahun- 
tahun yang lalu... Sebentar, SOAP ini stabil, 
bukan? 


www.infolinux.web.id 


SOAP masih disarankan oleh beberapa pi- 
hak sebagai term ‘dalam proses’, dengan 
beberapa permasalahan sekitar XML Sche- 
ma. Perbedaan yang pasti diantara SOAP 
1.0 dan versi yang saat ini sangat terbatas 
dan kelihatannya hanya berhubungan de- 
ngan IBM yang bergabung dengan proyek 
SOAP dibandingkan perubahan-perubahan 
besar lainnya. Akan tetapi, para manufak- 
tur saat ini sedang mengimplementasikan 
dukungan SOAP versi 1.1 kedalam barisan 
produk dengan Microsoft yang memimpin 
biayanya. Versi yang berikutnya, 1.2 saat ini 
sudah dirilis dan telah direkomendasikan 
oleh W3C sejak 24 Juni 2003. 


Saya telah mencari-cari lewat Internet 
mengenai informasi SOAP dan saya tetap saja 
menerima tampilan situs-situs yang membahas 
mengenai sabun yang digunakan untuk mandi. 
Nah, jika SOAP ini merupakan suatu hal baru 
yang BESAR, kok gak ada yang membahasnya 

di Internet? 

Memang mengherankan bahwa sangat se- 
dikit informasi mengenai SOAP ini di Inter- 
net. Saat ini, tempat yang paling baik untuk 
mulai mencari informasi adalah melalui 
situs Microsoft (sayang sekali), tetapi situs 
xml.org milik O'Reilly juga bisa menjadi 
tempat yang baik untuk mencari dokumen- 
tasi dan menampilkan link-link ke beberapa 
situs lainnya. Jalan yang paling singkat un- 
tuk bermain-main dengan SOAP adalah 
dengan melihat modul Perl SOAP::Lite atau 
soap.py milik Python yang akan memberi- 
kan informasi-informasi mendasar menge- 
nai SOAP dan Anda bisa menggunakannya 
untuk mereview penggunaan-penggunaan 
praktis dari teknologi ini. A 


INFOLINUX 08/2005 45 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Solusi Kami Buat Anda 





Sudah merasa buntu dan putus asa dengan masalah-masalah di Linux? Manual dan HOWTO 
tidak dapat membantu? Kirimkan masalah Anda melalui surat ke Klinik InfoLINUX, Jl. Kramat 
IV No. 11 Jakarta 10430 atau melalui e-mail di klinik@infolinux.co.id. 





Tip dan Trik ————— Web server berupa CD Hai juga bung Andri! 
bootable? Dari pesan kesalahan tersebut, ke- 


memory Anda, sehingga Anda dapat me- 
nyimpan data di dalamnya? Hmm... Jika 
merasa memory Anda berlebih, manfaat- 
kan! Bagaimana caranya? 

# mkfs -t ext3 -q /dev/ 

raml 4096 

# mkdir -p /part-ram 

# mount /dev/raml /part-ram 

-o defaults,rw 


Bagaimana? Menarik, bukan? 


Ingin mengubah shell login Anda? Tapi, 
shell apa saja sih yang tersedia pada Linux 
Anda? Untuk melihat daftar shell yang ada, 
gunakan perintah: 

$ chsh -1 

/bin/ash 

/bin/bash 

/bin/bash1 

/bin/csh 

/bin/false 

/bin/ksh 

/bin/sh 

/bin/tcsh 

/bin/true 

/bin/zsh 

/üsr/bin/csh 

/usr/bin/ksh 


Terlihat bahwa perintah tersebut meng- 
hasilkan keluaran berupa shell-shell yang 
dapat Anda gunakan. 


Anda sekarang menggunakan runlevel 
berapa? 

$ who -r 
run-level 5 
last=S 


2005-07-91 10:05 


Ingin melihat arsitektur komputer Anda? 
tarch 
1686 


46 INFOLINUX 08/2005 





Bagaimana membuat CD bootable ber- 
isi apache-mysgl-php? Idenya adalah 
mengemas web server agar bisa dijalankan 
langsung secara stand alone. 


Ilya — via e-mail 


Ada banyak jalan yang bisa digu- 
nakan. Pertama dengan me-remaster 
Knoppix dengan menjalankan ser- 
vice apache + mysgl saat booting, kemudian 
pada rc.local bisa ditambahkan baris: 
konqueror http://127.8.8.1/ & 


Malas melakukan remaster? Gunakan 
LAMPPIX (lamppix.tinowagner.com)! 


Error di apt Ubuntu! 

Halo InfoLINUX! 

Saya menggunakan Ubuntu dan 
mau menambah daftar repositori apt 
Debian pada file /etc/apt/source.list de- 
ngan sumber repositori Debian, menjadi: 
deb http://ftp.us.debian.org/ 
debian stable main non-free 
contrib 
deb http://non-us.debian.org/ 
debian-non-US stable/non-US main 
Conan Thee 


Tapi, setelah menjalankan perintah: 
apt-get update 


Kenapa selalu muncul pesan error: 
W: GPG error: http://non-us. 
debian.org stable/non-US 
Release: The following 
signatures couldn’t be 
verified because the public key 
is not available: NO_PUBKEY 
B629A24C38C6029A 
W: You may want to run apt-get 
update to correct these problems 


Beri tahu pemecahannya dong! 


Andri Sudarmawijaya — via e-mail 


www.infolinux.web.id 


public key untuk stable/non US. Untuk 
memperbaiki hal ini, jalankan perintah-pe- 
rintah ini: 

# gpg --recv-keys 
B6E29A24C38C6829A && gpg --export 
B629A24C38C6829A > debian.sig 


Sekarang kembali ke desktop Ubuntu. 
Masuk ke menu System > Administration 
> Ubuntu Update Manager. Sekarang klik 
pada Preferences, lalu klik pada Authenti- 
cation, pilih Add. Nantinya akan muncul 
jendela untuk menanyakan file yang berisi 
public key yang nantinya ditambahkan ke 
Authenticated Sources dari sistem. Pilihkan 
ke file debian.sig yang telah dibuat di atas. 
Lalu klik OK. 

Sekarang, Anda sudah dapat melakukan 
proses apt dengan lancar, tanpa terganggu 
oleh pesan-pesan kesalahan tersebut. A 


Saran untuk e-mail/surat yang 

masuk di klinik InfoLINUX 

@ Mohon pastikan untuk menyertakan 
detail sistem Anda. “X saya tidak dapat 
berjalan!” Pertanyaan ini tidak dapat 
kami mengerti, karena kami tidak me- 
ngetahui versi X yang Anda gunakan, 
spesifikasi hardware yang digunakan 
saat menjalankan X. 

@ Coba lebih spesifik tentang per- 
masalahan Anda. Hal-hal seperti “pro- 
gramnya tidak dapat bekerja!” atau 
“Saya mendapatkan pesan error!’ tidak 
membantu kami dalam memberikan 
solusi. Sertakan penjelasan, bagaima- 
na sesuatu itu tidak dapat bekerja? 
Apa yang sebenarnya Anda harapkan 
terjadi? Apa bunyi pesan error? 

@ Kadang-kadang pembuat program 
telah membuatkan informasi yang ber- 
guna di situsnya, jadi cobalah untuk 
membaca manual dan dokumentasi 
lebih dahulu, OK! 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Dari Komunitas Untuk Komunitas 





Kubuntu di KSL UAJ Yogyakarta 


opularitas distro Ubuntu dan Kubuntu di komunitas Linux se- 

makin tidak tertandingi. Ranking Ubuntu telah lama menggeser 
Mandrake atau Mandriva dari daftar distro di www.distrowatch.com. 
Salah satu penyebabnya, Canonical sebagai sponsor pengembangan 
Ubuntu membagikan secara gratis ke pemesan dari seluruh dunia, 
termasuk Indonesia. Komunitas atau kelompok studi Linux Univer- 
sitas Atma Jaya Yogyakarta (KSL-UAJY) beberapa waktu lalu juga 
menerima lebih dari dua ratus CD Ubuntu. 

Hasilnya, pengurus dan anggota KSL-UAJY menjadi pelopor pe- 
makaian Linux Kubuntu di lingkungan kampus UAJY. Salah satu 
laboratorium komputer di kampus yang terletak di depan Reaktor 
Nuklir BATAN Jogja itu telah diinstal Kubuntu. Sebanyak 40 kom- 
puter secara bersama diinstal oleh 40 peserta workshop Linux pada 
Sabtu 25 Juni 2005 lalu. Workshop itu diselenggarakan oleh Him- 
punan Mahasiswa Teknik Informatika dan KSL UAJY bekerja sama 
dengan IlmuKomputer.com dan InfoLINUX. 

Distro turunan Debian ini dipilih sebagai materi workshop kare- 
na instalasinya lebih mudah dibandingkan Debian asli. Meskipun 
ada sedikit kendala, ketika semua komputer terhubung ke jaringan, 
proses pengujian koneksi apt saat awal instalasi menjadi sangat lama. 
Proses instalasi menjadi cepat setelah semua kabel UTP dilepas. 
Kubuntu adalah Ubuntu dengan desktop KDE, sedangkan Ubuntu 
menggunakan desktop bawaan GNOME. Ingin tahu pengalaman 
instal Kubuntu? Anda dapat menghubungi Alex Budiyanto di 
al3x@ksl.uajy.ac.id. \Rus 


Pelatihan Linux bagi Tunanetra 


ayasan Mitra Netra (www.mitranetra.or.id) yang aktif mem- 

bantu para tunanetra di Indonesia akan menyelenggarakan 
pelatihan Linux untuk tunanetra bekerja sama dengan UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 
Pelatihan pertama akan dilaksanakan pada 3 hingga 6 Agustus 2005 
di Jakarta. 

Pelatihan ini menjadi kegiatan yang istimewa bagi komunitas 
Linux dan komunitas tunanetra, karena merupakan peristiwa langka, 
dan mungkin yang pertama di Indonesia. Dalam pelatihan ini, peserta 
yang tidak hanya para tunanetra akan dikenalkan dengan program 
pembaca layar di Linux, seperti Emacspeak, YASR (Yet Another Screen 
Reader), dan Gnopernicus. Program ini fungsinya adalah mengucap- 
kan apa yang tampil atau tertulis di monitor komputer. 

Telah banyak distro Linux yang dibuat khusus untuk tunanetra, 
antara lain Oralux (www.oralux.org) dan Freebsoft (www.freebsoft. 
org). Kedua distro itu berbasis Knoppix, yang dapat dijalankan lang- 
sung dari CD (Live CD). Keistimewaan live CD untuk tunanetra 
adalah tidak memerlukan langkah-langkah instalasi. Salah satu dis- 
tro bukan live CD yang mendukung screen reader adalah Mandrake 
atau Mandriva dengan desktop GNOME dan Gnopernicus. 

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut seputar pemakaian 
komputer bagi tunanetra, Anda dapat menghubungi sekretariat 
Yayasan Mitra Netra di Jl. Gunung Balong II No. 58 Lebak Bulus, Ja- 
karta Selatan 12440, Telepon 021-7651386, Fax: 021-7655264, e-mail: 
info@mitranetra.or.id. NRus 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BLUG 
Situs: http://batam.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


KPLI Pekanbaru 
Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 
Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 


KPLI Solo 
Situs: http://solo.linux.or.id 


GoLA 
Situs: http://gorontalo.linux.or.id 


KPLI Jakarta 
Situs: http://jakarta.linux.or.id 


KPLI Madiun 
Situs: http://madiun.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


48 INFOLINUX 08/2005 


LUGU 
Situs: http://makassar.linux.or.id 


Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 


LUG Manado 
Situs: http://manado.linux.or.id 


KPLI Medan 
Situs: http://medanlinux.com 


KPLI Padang 
Situs: http://padang.linux.or.id 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 


www.infolinux.web.id 


KLAS 
Situs: http://surabaya.linux.or.id 


KPLITS 
Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://jogja.linux.or.id 








Filesystem 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








5 


Lebih Detail dengan Filesystem 


Linux mendukung sangat banyak filesystem, mulai dari filesystem native sampai filesyste 
untuk sistem operasi lain. Kita akan melihat lebih detail tentang beberapa filesystem p 


puler yang digunakan di Linux. 


etika kita menggunakan DOS atau 
wines umumnya, apa yang per- 

lu kita ketahui soal bekerja dengan 
harddisk adalah membuat partisi (misal 
dengan fdisk) dan memformat partisi yang 
kita buat tersebut. Bahkan sejujurnya, ter- 
kadang yang perlu kita ketahui hanyalah 
memformat drive C agar dapat menginstal 
DOS atau Windows ke dalamnya. 

Ketika kita berpindah ke Linux, ada satu 
tambahan pertanyaan ketika kita bekerja 
dengan harddisk. Pertanyaan tersebut adalah 
filesystem yang akan kita gunakan. Sekitar 
lima atau enam yang tahun lalu, filesystem 
yang tersedia untuk digunakan sebagai par- 
tisi Linux tidaklah banyak. Umumnya orang 
akan menggunakan ext2 (dibaca sebagai 
second extended filesystem) dan beberapa 
pengoprek yang akan mencoba-coba patch 
reiserfs di Linux. Namun saat ini, banyak 
filesystem baru telah lahir. Sebut saja ext3, 
jfs, xfs, dan lain sebagainya. Ini belum lagi 
ditambah dengan berbagai distributed file- 
system lain yang didukung oleh Linux. 

Di satu sisi, kondisi ini membuat peng- 
guna Linux harus berhadapan dengan pi- 
lihan filesystem, yang memiliki konsekuensi 
cukup besar. Di sisi lain, banyaknya duku- 
ngan akan filesystem menjadikan Linux se- 
bagai sistem operasi yang boleh dikatakan 
paling banyak mendukung filesystem yang 
ada. Kita bisa dengan mudah membaca par- 
tisi milik sistem operasi lain. 

Di artikel ini, kita akan membahas file- 
system secara umum beserta isu journaling, 
sejarah filesystem di Linux, serta berbagai 
filesystem yang populer di Linux. 


Filesystem secara umum 

Secara umum dan sederhana, filesystem 
adalah suatu format internal bagaimana da- 
ta diorganisasikan di dalam partisi harddisk. 
Di dunia DOS dan Windows, kita mengenal 


50  INFOLINUX 08/2005 


filesystem FAT (8 dan 16bit), FAT32 dan 
NTFS. Di Linux, saat ini, filesystem populer 
diantaranya ext2, ext3, reiserfs, xfs, dan jfs. 
Pengguna Linux yang ingin mudah berbagi 
data dalam satu komputer juga umumnya 
akan bekerja dengan filesystem vfat. 

Ketika kita membeli harddisk baru, maka 
kita perlu menyiapkan partisi-partisi untuk 
menyimpan sistem dan data. Dalam mem- 
buat partisi, kita harus menyiapkan tipe 
partisi. Untuk Linux, kita harus memilih 
partisi khusus Linux (kode heksa fdisk: 83). 
Setelah itu, kita perlu menyiapkan filesys- 
tem di partisi tersebut. Kegiatan inilah yang 
disebut sebagai memformat di DOS atau 
Windows. 

Karena kita bebas memilih filesystem, ma- 
ka tidak ada perintah ‘format’ yang umum. 
Walau, hampir semua pembuat filesystem 
dan distro telah memaketkan perintah “for- 
mat tersebut sebagai mkfs.<filesystem>, 
dimana <filesystem> digantikan dengan 
nama filesystem. Sebagai contoh: untuk 
menggunakan filesystem reiserfs, maka kita 
harus membuat filesystem reiserfs dengan 
perintah mkfs.reiserfs sebagai root. Setelah 
filesystem dibuat (atau, setelah diformat), 
kita pun dapat segera dapat menggunakan 
partisi tersebut. 

Sekarang, bagaimana kalau ada masalah 
pada filesystem? Apabila di DOS/Windows, 
kita mengenal program scandisk (dan va- 
riasinya, misal: Norton Disk Doctor yang 
sangat sering penulis gunakan ketika masih 
menggunakan Windows). Di Linux, sekali 
lagi, karena filesystem-nya berbeda-beda, 
maka tidak ada ‘scandisk’ yang umum. Se- 
bagai gantinya, sama seperti ‘format’ yang 
kita bahas sebelumnya, hampir semua 
pembuat filesystem dan distro telah mema- 
ketkan perintah ‘scandisk’ tersebut sebagai 
fsck.<filesystem>, di mana <filesystem> 
digantikan dengan nama filesystem. Sebagai 


www.infolinux.web.id 


/ 


contoh, untuk memeriksa filesystem reise 
maka gunakanlah perintah fsck.reiserfs: 

Sebagai tambahan, istilah -mktfs meru 
pakan pemendekan dari make filesystem 
dan fsck merupakan pemendekan dari file- 
system check. 

Lebih lanjut lagi, apabila di DOS/Win- 
dows kita mengenal Partition Magic yang 
dapat me-resize partisi, bagaimana dengan 
di Linux? Tool semacam itu ada, dan GNU 
parted adalah contoh yang paling baik. 
Sayangnya, tidak (atau belum) semua file- 
system di Linux dapat di-resize, baik secara 
online ataupun offline. Pembuat filesystem 
juga umumnya datang dengan tool resizer 
sendiri. 

Yang terakhir, apabila di Windows kita 
mengenal istilah undelete (beserta seribu 
satu tool 3rd party lainnya), tidak semua 
filesystem di Linux mendukung sistem un- 
delete. Ada yang bisa, ada yang tidak, wa- 
lau, lebih banyak yang tidak. Sifat keras ini 
umumnya ditengahi dengan recycle bin di 
desktop KDE atau GNOME. 


Sejarah filesystem di Linux 

Sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat 
sejenak bagaimana sejarah filesystem di 
sistem operasi penguin gendut ini. Melo- 
ngok sejenak ke masa-masa 14 tahun lalu, 
Linux pertama dikembangkan di bawah 
sistem operasi Minix (oleh Andrew Tanen- 
baum, Belanda). Untuk memudahkan ber- 
bagi data, maka Linus pun mengembangkan 
dukungan untuk minixfs. Namun, setelah 
digunakan dan mengetahui bahwa minixfs 
sangatlah terbatas (ukuran maksimal file- 
system adalah 64 MB karena pengalamatan 
blok disimpan dalam integer 16 bit, direk- 
tori mengandung entri terbatas, panjang na- 
ma file maksimal 14 karakter, dan lain-lain), 
maka Linus pun memilikikan filesystem lain 
yang lebih hebat. 








Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Sadar bahwa Linux akan memiliki ba- 
nyak filesystem, maka Linus pun meran- 
cang layer Virtual File System (VFS), agar 
filesystem dapat diintegrasikan dengan mu- 
dah. Setelah VFS dikembangkan, filesystem 
baru dengan nama EXT (extended filesys- 
tem) pun dikembangkan pada April 1992 
dan dimasukkan pada kernel versi 0.96c. 
Filesystem EXT ini mengizinkan maksimal 
ukuran filesystem sampai 2 GB dan maksi- 
mal panjang nama file adalah 255 karakter. 
Namun sayangnya, EXT masih memiliki 
sejumlah kelemahan. Di antaranya adalah 
masih belum ada akses terpisah, masih be- 
lum ada modifikasi inode dan masih belum 
ada modifikasi timestamp. Filesystem ini 
menggunakan linked-list untuk melacak 
blok yang masih belum terpakai, di samping 
untuk melacak inode. Hal ini, menyebabkan 
menurunnya performa apabila ukuran file- 
system membesar. 

Untuk mengatasi masalah pada EXT, 
maka dua filesystem baru pun dirilis untuk 
Linux pada arsitektur Alpha pada bulan 
Januari 1993, yaitu EXT2 (akan dibahas 
tersendiri) dan XIAFS (oleh Frank Xia, saat 
ini sudah tidak dikembangkan). XIAFS pada 
saat itu berbasiskan source code kernel un- 
tuk minixfs dan menambahkan beberapa 
fitur. Utamanya, XIA menambahkan nama 
file panjang, partisi yang lebih besar dan du- 
kungan timestamp. Sementara, EXT2 ber- 
basiskan source code EXT dan menambah- 
kan banyak fitur serta memperbaiki cukup 
banyak hal. 

Sebagai perbandingan filesystem Linux 
di masa awal, mari lihat tabel 1: Perbandi- 
ngan filesystem Linux di masa awal. 

Semenjak itu, berbagai filesystem baru 
pun lahir. Kini, kita memiliki puluhan file- 
system yang didukung, dengan empat jor- 
naling filesystem sangat populer, serta se- 
cara umum, Linux memiliki filesystem yang 
sangat stabil. 


Journaling Filesystem 
Dari awal, kita beberapa kali menyinggung 
istilah journaling Filesystem. Sebenarnya, 
apakah journaling filesystem tersebut? Un- 
tuk jelasnya, mari kita lihat apa yang terjadi 
apabila sistem kita crash ketika kita sedang 
bekerja dengan dokumen. 

Kita sedang bekerja dengan dokumen A. 
Tiba-tiba, listrik mati. Pada saat mesin crash 


Tabel 1. Perbandingan filesystem Linux di masa awal. 


MINIX 
Maksimal ukuran FS 64M 
Maksimal ukuran file 64M 
Maksimal panjang nama file 16/30C 
Timestamp Tidak 
Bisa dikembangkan Tidak 
Variabel blocksize Tidak 


sebelum Anda menyimpan, maka Anda 
memang kehilangan perubahan terbaru, 
walaupun, data Anda yang asli masih tidak 
tersentuh. Kalau mesin crash setelah Anda 
menyimpan perubahan, maka inilah yang 
kita harapkan. Data dan perubahannya 
tersimpan. Masalahnya, bagaimana kalau 
mesin crash pada saat proses penyimpanan 
sedang berlangsung? Ini adalah mimpi bu- 
ruk. Data Anda mungkin akan tidak terbaca 
oleh aplikasi yang Anda gunakan karena 
data tidak konsisten lagi dengan format 
yang diharapkan aplikasi. Tapi, ini bukan 
kasus paling buruk. Yang paling buruk, se- 
lain kerusakan hardware, bagaimana kalau 
kerusakan terjadi pada metadata filesystem? 
Anda mungkin tidak hanya berhubungan 
dengan data yang rusak, tapi filesystem yang 
rusak. Anda mungkin kehilangan semua 
data, Anda mungkin bisa menyelamatkan 
sebagian di antaranya. 

Filesystem umumnya membagi penyim- 
panan dalam metadata dan data. Untuk 
mencegah korup pada metadata, ada bebe- 
rapa filesystem yang mengimplementasikan 
multiple metadata. Tapi, ini bukan solusi 
yang baik. Untuk mencegah semua hal yang 
tidak diinginkan pada ilustrasi dokumen A 
tersebut, maka journaling filesystem pun 
diperkenalkan. 

Secara sederhana, journaling filesystem 
menggunakan log untuk mencatat semua 
hal yang dilakukan pada filesystem. Jadi, se- 
belum perubahan dilakukan pada filesystem, 
akan ada entri journal yang mengatakan 
bahwa perubahan akan dilakukan. Setelah 
itu, perubahan pun dilakukan. Setelah per- 
ubahan dilakukan, maka kita akan kembali 
ke journal dan menandai sebagai berhasil, 
atau kalau gagal, maka semua akan dikem- 
balikan ke status awal. 

Dengan demikian, kembali ke kasus 
Dokumen A tersebut, apabila mesin crash 
pada tahapan pertama, bahwa ada entri 
perubahan pada journal, maka perubahan 


www.infolinux.web.id 





Filesystem 





EXT EXT2 
2G AT 
2G 2G 
2590 2556 
Tidak Ya 
Tidak Ya 
Tidak Ya 


belum dilakukan. Perubahan terbaru pada 
file memang hilang, namun file asli tetap 
tidak tersentuh. Apabila mesin crash pada 
saat penulisan pada disk, maka perubahan 
memang telah dilakukan. Tapi, entri pada 
journal masih belum ditandai sebagai kom- 
plit ataupun gagal. Ketika reboot, maka jour- 
nal akan dicek lagi. Pada saat itulah, journal 
bisa diperiksa, dan akan diputuskan untuk 
menandai entri perubahan sebagai komplit, 
atau semua digagalkan dan kembali ke sta- 
tus awal. Kondisi demikian mirip dengan 
transaction pada SOL. 

Dengan memanfaatkan journaling file- 
system, kita akan lebih terbebas dari peme- 
riksaan superlama pada saat reboot, dan 
data kita akan senantiasa lebih aman. 

Setelah ini, kita akan membahas bebera- 
pa filesystem populer di Linux, yaitu EXT2, 
EXT3, REISERES, JFS, XFS, dan VFAT. 


EXT2 


Filesystem yang satu ini merupakan filesys- 

tem yang paling populer di Linux. Boleh 

dikatakan, pada masa-masa awal sampai 
saat ini, filesystem ini pula yang membantu 

Linux menjadi semakin populer. Pada awal- 

nya, EXT2 didesain untuk memperbaiki 

kekurangan pada filesystem EXT. 

Hasil karya tiga hacker hebat, yaitu Theo- 
dore Ts'o, Remy Card, Stephen Tweedie ini 
memiliki fitur-fitur standar sebagai berikut: 
@ Mendukung berbagai tipe file standar 

UNIX. 

@ Dengan modifikasi pada layer VFS, file- 
system ini bisa berukuran sampai 4T. 

@ Mendukung nama file panjang (255 
karakter sampai 1012 karakter apabila 
diinginkan). 

@ Dapat memesan beberapa tempat untuk 
superuser (umumnya 5%) agar mem- 
bantu ketika ada masalah. 


Di luar fitur-fitur standar tersebut, EXT2 
juga memiliki fitur tambahan, di antaranya: 


INFOLINUX 08/2005 5| 





Filesystem 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








@ Bloksize yang bervariabel. 

@ File dapat dihapus dengan aman. 

@ Mendukung flag immutable pada file, 
yang tidak dapat diubah atau dihapus 
oleh siapapun. 

@ Memiliki hook untuk ditambahkan ba- 
nyak fitur. Seperti online compression dan 
undelete. Dengan adanya hook tersebut, 
filesystem ini siap dikembangkan lebih 
lanjut. 


Dari sisi desain, filesystem ini sangat 
banyak dipengaruhi oleh filesystem BSD. 
Sistem EXT2 sendiri dibagi dalam sistem 
group, yang merupakan bagian dari partisi. 
Pembagian ini dilakukan pada saat format 
dan tidak dapat diubah sebelum pemfor- 
matan ulang. Setiap group mengandung 
superblock, group descriptor, block bitmap, 
inode bitmap, inode table, dan data block 
dalam urutan seperti ini. 

Dalam membaca, untuk mempercepat, 
beberapa blok yang berurutan akan dialo- 
kasikan sehingga blok berikut akan dapat 
dibaca lebih cepat (karena sudah disimpan 
di dalam buffer). Sementara, dalam melaku- 
kan penulisan, EXT2 melakukan prealokasi 
sampai delapan blok yang berdekatan pada 
saat alokasi blok baru. Dengan demikian, 
diharapkan penulisan dapat dilakukan jauh 
lebih cepat daripada selalu harus memesan 
untuk penulisan setiap blok. 

EXT2 dapat di-resize dengan aman baik 
pada saat offline ataupun online. Untuk me- 
resize offline, tool ext2resize bisa digunakan. 
Sementara, untuk resize online, ext2online 
bisa digunakan. 

Di luar semua fiturnya, filesystem ini 
memiliki satu kelemahan yang cukup 
mengganggu. Masalahnya adalah penggu- 
nakan sistem blok. Setiap file akan ditulis 
dalam blok-blok sesuai ukuran file yang 
akan disimpan. Misal, ukuran blok adalah 
1024. Maka, penulisan file berukuran 1025 
byte akan disimpan pada dua blok, padahal 
blok kedua hanya berisi satu byte. Memang 
terlihat sedikit yang terbuang, tapi, apabila 
kita memiliki banyak file berukuran tang- 
gung tersebut, maka space yang terbuang 
tidak bisa dibilang sedikit. Kelemahan ini 
memang bisa diakali dengan mengubah 
bloksize, tapi, secara keseluruhan, tidak bisa 
mengatasi masalah inefisiensi ini dengan 
tuntas. 


52 INFOLINUX 08/2005 


EXT2 menyediakan 
pustaka yang mengizinkan program user 


Bagi developer, 
mode untuk memanipulasi struktur kontrol 
filesystem. Banyak aplikasi besar yang me- 
manfaatkan pustaka ini. Sebut saja mke2fs, 
e2fsck, tune2fs, dumpe2fs, dan debugfs. 
Dan, bagi pengguna sistem operasi lain, 
filesystem EXT2 bukanlah barang aneh. 

Banyak sekali tool-tool sistem operasi lain 

yang bisa mengakses atau bahkan membuat 

filesystem ini. Beberapa contoh di antara- 
nya: 

@ DOS: _ ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/ 
system/filesystems/ext2/. 

@ DOS/Windows atau UNIX lain, Itools 
bisa didapatkan di http://www.it.fht- 
esslingen.de/%7Ezimmerma/software/ 
Itools.html. 

@ Akses dari Windows 95, explore2fs, bisa 
didapatkan di http://uranus.it.swin.edu. 
au/%7Ejn/linux/explore2fs.htm. 

@ Partition Magic (http://www.powerquest. 
com). 


EXT3 

Dari namanya, kita tahu bahwa EXT3 
adalah kakak dari EXT2. EXT3 juga dibuat 
oleh salah seorang pembuat EXT2, yaitu 
DR. Stephen Tweedie. Secara kasar, EXT3 
merupakan EXT2 yang ditambahkan fitur 
journaling dan beberapa fitur lain. 

EXT3 kompatibel ke bawah dengan 
EXT2, dan pengguna EXT2 bisa melaku- 
kan konversi ke EXT3 dengan memanfaat- 
kan program tune2fs (dengan opsi -j) dan 
setelah itu dapat di-remount sebagai EXT3. 
Namun, tentu saja, dukungan EXT3 pada 
kernel harus diaktifkan terlebih dahulu. 
EXT3 tercatat resmi didukung oleh kernel 
2.4.16. 

Bagi Anda pengguna Red Hat dan tu- 
runannya (misal: Fedora Core), Anda bisa 
melihat bahwa secara resmi, Red Hat akan 
menyarankan EXT3 dan EXT3 merupakan 
filesystem default pada saat pembuatan par- 
tisi. Di beberapa benchmark antara Red Hat 
dan Windows Server misalnya, filesystem 
yang digunakan adalah EXT3. 

Hal ini wajar karena EXT3 di-host oleh 
Red Hat. DR Stephen Tweedie adalah 
karyawan Red Hat dan bertanggung jawab 
penuh untuk Linux. Bahkan, Red Hat me- 
miliki alasan kenapa EXT3 digunakan: 

@ Backward dan forward kompatibel de- 


www.infolinux.web.id 


ngan EXT2. EXT3 bahkan bisa di-mount 
sebagai EXT2 tanpa harus menghapus 
journal. 

@ EXT2 memiliki sejarah yang cukup baik 
dan EXT3 melanjutkan. 

@ Tidak tergantung pada vendor (hal ini 
setidaknya didasari alasan bahwa JFS ter- 
gantung IBM, yang sesungguhnya sudah 
tidak lagi semenjak JFS dilepas ke publik, 
dan alasan bahwa XFS tergantung pada 
SGI). 

@ Tool-tool pendukung seperti e2fsck su- 
dah sangat matang. 

@ Mengandung beberapa mode journaling: 
yang pertama adalah semua metadata 
dan data dan yang kedua adalah hanya 
metadata. 


JFS 

JFS merupakan journaling filesystem yang 

dibuat oleh IBM, dan saat ini sudah dilepas 

ke publik. JFS bukanlah barang baru karena 
teknologi JFS telah diterapkan pada AIX se- 
lama lebih dari 10 tahun. JFS 1.0, yang telah 
siap untuk lingkungan produksi, telah diri- 

lis pada tanggal 28 Juni 2001. 

Saat ini, JFS telah matang di Linux.JFS 
telah dimasukkan secara resmi ke kernel 
oleh Marcello pada seri 2.4.20, dan oleh 
Linus pada 2.5.6. Sayangnya, tidak banyak 
distribusi Linux yang memaketkan JFS se- 
bagai filesystem default. 

JFS menawarkan performa, robustness, 
dan dukungan SMP yang baik. Dan, dengan 
adanya JFS, pengguna IBM yang ingin ber- 
pindah ke Linux setidaknya memiliki jalur 
migrasi yang lebih jelas pada level filesys- 
tem. 

Berikut ini adalah fitur JFS: 

@ Journaling filesystem. JFS merupakan 
salah satu dari journaling filesystem po- 
puler di Linux. 

@ Extents-based filesystem dengan algo- 
ritma B+Tree. JFS memiliki kebijakan 
dalam menangani fragmentasi dengan 
memanfaatkan extents, atau bagian-ba- 
gian kecil secara logikal dalam filesystem. 
Untuk mengoptimalkan filesystem, JFS 
mengandalkan utility untuk melakukan 
defragmentasi. 

@ Blocksize yang bervariasi, mulai dari 512 
B sampai 4K. 

@ Dynamic disk inode allocation, yang 
memungkinkan alokasi inode pada saat 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





dibutuhkan dan tidak harus pada saat 
pembuatan filesystem. 


JFS sendiri juga memiliki beberapa 
kekurangan seperti: 

@ Ukuran minimal filesystem adalah 16M, 
dan ukuran maksimal adalah 512 T un- 
tuk blok 512B dan 4 P (4 Petabyte) untuk 
blocksize 4K. 

@ Ukuran file sesuai dukungan VFS Linux. 

@ Tidak bisa diterapkan pada disket dan 
beberapa media removeable lain. 


REISERFS 


Reiserfs adalah filesystem yang dibangun 
oleh Hans Reiser (Naming System Venture, 
namesys.com) dan merupakan filesystem 
journaling pertama yang dimasukkan ke 
kernel Linux (Reiser bisa jalan pada setiap 
arsitektur yang didukung oleh Linux sejak 
2.4.13). Dengan demikian, Reiserfs memiliki 
track record yang paling lama untuk journal- 
ing di Linux. Reiserfs juga merupakan file- 
system default pada distribusi SUSE. Pada 
kenyataannya, untuk Reiserfs 3.x, SUSE 
(Chris Mason) menyumbang sangat banyak 
untuk pengembangan Reiserfs. Untuk rei- 
serfs 4.x, pengembangan Reiserfs disponsori 
langsung oleh DARPA dan memiliki standar 
keamanan militer Amerika Serikat. 

Reiserfs 3.x memanfaatkan balanced tree, 
di mana Reiserfs akan melakukan kunju- 
ngan tree lengkap untuk setiap 4K blok yang 
ditulisi, dan kemudian memasukkan satu 
pointer ke tree tersebut. Hal ini berarti se- 
tiap penulisan sebanyak 4K menyebabkan 
balancing pada tree (istilah nonteknisnya, 
pemindahan data). Hal ini juga berarti bah- 
wa dalam balanced tree, selain metadata, 
data juga disimpan. Kondisi demikian mem- 
buat Reiserfs kalah cepat dengan XFS dalam 
menangani file-file besar. Apalagi, pada saat 
kernel 2.4.x, reiserfs menggunakan algorit- 
ma generic untuk membaca dan menulis 
data, yang walau mudah diintegrasikan ke 
dalam kernel, tapi memiliki masalah per- 
forma pada file besar. Untuk reiserfs 4.x, 
balanced tree sudah tidak digunakan lagi. 
Algoritma yang digunakan adalah DANC- 
ING Tree. 

Reiserfs memiliki ciri khas sebagai 
filesystem yang terus menyempurnakan 
algoritmanya untuk dapat diadopsi pada 
filesystem untuk dunia enterprise. Dalam 


beberapa hal, fitur reiserfs sedikit terlambat 

dengan filesystem lain. Dukungan kuota 

misalnya. Pada seri 2.4.x, patch (dari SUSE) 
harus diterapkan agar kuota dapat bekerja). 

Reiserfs diketahui sangat cocok bekerja 
dengan LVM (Logical Volume Manager) 
yang dapat digunakan untuk melakukan 
virtualisasi filesystem. Pembuat LVM me- 
nyatakan bahwa lebih ari 90% pengguna 
LVM menggunakan Reiserfs sebagai file- 
system dasar. Dengan memanfaatkan LVM, 
kita juga dapat membuat snapshot untuk 
filesystem reiser yang kita gunakan. 

Untuk lebih detail, kita akan melihat 
beberapa spesifikasi teknis Reiser 3.x pada 
tabel 2: Spesifikasi reiserfs 3.x 

Reiserfs 4.x sendiri, sebagai generasi ter- 
baru dari ReiserFS, datang dengan fitur-fi- 
tur sebagai berikut: 

@ Filesystem tercepat menurut namesys. 

@ Atomic: ya atau tidak dalam satu ke- 
satuan. Tidak ada performance lost kare- 
na menemukan algoritma baru tanpa 
mengopikan data dua kali. 

bukan 


balanced tree. Lebih efisien karena akan 


@ Menggunakan dancing tree, 


Kelasa ss 
MONEY 


ELINUX and FreeBSD 


Features : -> Unlimited data transfer 
=> Complete control panels 
=> POP3 email, FTP access 
=> SSH, CGI, SQL. 
=> and much more... 
=> Start from Rp. 19.500,-/ month 
=> Free Setup") 
=> 2 Months Free **) 


so 





Filesystem 





memadatkan file-file kecil bersama-sama 
daripada membuang space. Butuh jutaan 
file dalam direktory dan cepat? Anda bisa 
melakukannya dengan Reiserfs. 

@ Datang dengan dukungan plugin. Anda 
kini bisa menambahkan plugin ke filesys- 
tem sama seperti menambahkan plugin 
ke GIMP. Tentunya, plugin akan bekerja 
secara low level dan sangat berpengaruh 
terhadap data itu sendiri. 

@ Didesain untuk keamanan level militer 
(DARPA adalah sponsor utama, bersama 
linspire dan SUSE). 

@ Mendukung multiple-stram attribute dan 
live guery (LO) milik BFS (BeOS). LO 
adalah gueryyang mengirim otomatis per- 
ubahan pada saat perubahan dilakukan. 

@ Mendukung inheritance untuk isi file 
dan data statistik 


Contoh kasus penggunaan Reiserfs yang 
cukup populer adalah FTP server milik 
SourceForge.Net. FTP server SourceForge. 
Net pada saat pemberian testemoni adalah 
850 GB, dengan komposisi sebagian Reiserfs 
dan sebagian EXT2. 





Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp. 1.250-000,-/ mo 


Server Hosting 
Features : > Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 


=> Size server: 1 U Rackmount 

=> Bandwith : 128 kbps 

-> IP Address : 8 (max) 

=> Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


=> Colocation & Dedicated Server in USA 


=> Domain Name Register 


=> Benefit Reseller Program 


“IT'S NEVER GEEN EASIER 
TQ TARE YOUR BUSINESS ONLINE ” 


Note : *) Transfer (restriction apply) 
oh} your payment 


to) g SQL zenon 


www.infolinux.web.id 


Supporting «You to a Web Success 
Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 

Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
http:/Awww.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


INFOLINUX 08/2005 53 





Filesystem 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Di kantor tempat penulis bekerja, file 
server lokal menggunakan sepenuhnya Rei- 
serfs dengan 20 G adalah partisi utama dan 
300 G adalah LVM dengan dasar filesystem 
Reiserfs. Dari pengalaman, sangat stabil 
dan resizing dapat dilakukan tanpa masalah 
sama sekali. 

Terakhir, bagi pengguna sistem operasi 
Windows yang ingin mengakses Reiserfs, 
Anda bisa mempergunakan tool rfstool, 
yang bisa mengizinkan Anda untuk meng- 
akses partisi Reiserfs (bahkan dari Linux). 
Sayangnya, akses adalah readonly dan jour- 
nal akan diabaikan. 


VFAT 


Walaupun merupakan teknologi yang su- 
dah cukup lama, banyak pengguna Linux 
yang tidak dapat berpindah dari filesystem 
ini. Alasan utamanya adalah karena meng- 
gunakan filesystem VFAT adalah cara ter- 
mudah untuk berbagi data dari sistem ope- 
rasi Linux dan Windows. Sayangnya, cara 
seperti ini juga memiliki kelemahan disam- 
ping desain filesystem itu sendiri. Microsoft 
mungkin akan menarik biaya lisensi dari 
penggunaan FAT (apabila teknologi yang 
satu ini berhasil dipatenkan). 

Dukungan VFAT di Linux sudah ada 
sejak zaman dahulu kala, pada kernel 1.2.x. 
Di Linux, dukungan VFAT sangat baik dan 
kompatibel dengan dukungan LFN (Long 
FileName) pada Windows 9x dan NT. 

Berikut ini adalah sedikit catatan bagi 
Anda yang menggunakan file-file besar di 
Linux dan terpaksa menggunakan VFAT: 

@ Ukuran maksimal file adalah 2G, sehingga 
Anda mungkin perlu memecah file Anda 
(menggunakan program split, yang meru- 
pakan bagian dari paket GNU coreutils). 

@ Beberapa problem berikut mungkin ter- 
jadi: 

e Pada kernel 2.4.x, lost cluster mung- 
kin terjadi ketika ukuran filesystem 
melebihi 100G. Pada 2.6, menurut 
kasus-kasus yang dilaporkan, hal ini 
sudah lebih jarang terjadi. 

e Butuh RAM besar untuk disk besar 
pada saat fsck karena dosfsck me- 
ngopi FAT ke RAM. 

e Jangan lupa tambahkan -F 32 pada 
saat format, karena kalau tidak, akan 
digunakan FAT 12 atau 16 tergantung 
ukuran disk. 


54 INFOLINUX 08/2005 


Tabel 2. Spesifikasi reiserfs 3.x. 


Reiserfs 3.5.x (kernel 2.2.x) 


Maksimal jumlah file 46-3 


Maksimal jumlah file/dir 


Maksimal ukuran file 2G-1 


Maksimal link ke file 64K 
Maksimal ukuran FS 16T (bloksize 4K) 


XFS 
XFS adalah filesystem hebat dari SGI. File- 
system ini diport dari Irix, walaupun ke- 
tika diterapkan ke Linux, tim pembuat XFS 
harus mendesain dan menulis ulang dari 
awal. Walau demikian, ketangguhannya 
sudah tidak diragukan lagi karena telah 
terbukti pada sistem komersial seperti Irix. 
Untuk dapat menggunakan XFS, Anda ha- 
rus menggunakan kernel 2.4.x atau yang 
lebih baru. 
Berikut ini adalah beberapa fitur XFS: 
@ Direct IO akan membuat perkerjaan 
dengan file berukuran besar tetap cepat. 
@ Fast recovery. 
@ Extents based space management. Un- 
tuk menyiasasi fragmentasi, XFS akan 
melakukan alokasi nomor blok ke blok 
setiap penulisan. 
Dukungan journaling. 
Mendukung extended attribute file. 
Mendukung Access Control List. 


Filesystem yang sudah 64bit ready. Uku- 

ran filesystem bisa mencapai 9 ExaByte 

dengan blocksize minimal adalah 512B. 

@ Banyak tool userspace untuk dump, re- 
store, repair, grow, snapshot, dan lain- 
lain 

@ Fast transaction. 

@ Jalan pada setiap arsitektur yang didu- 
kung oleh Linux. 

@ Mendukung Ouota. 


Sayangnya, filesystem ini tidak mendu- 
kung undelete, jadi berhati-hatilah dalam 
menghapus file. Anda juga tidak dapat 
menggunakan XFS bersama-sama LILO 
ketika menginstall LILO ke root filesystem. 
Hal ini dikarenakan XFS menggunakan blok 
0, yang juga digunakan oleh LILO. Apabila 
Anda menginstal LILO ke MBR, maka hal 


www.infolinux.web.id 


518701895, tapi pada kenyataan 
dibatasi hash function. Hash r5 
mengijinkan sekitar 1200000 
nama file tanpa collision. 


Reiserfs 3.6.x (kernel 2.4.x) 

46-3 

4G-4, tapi pada kenyataan dibatasi hash 
function. Hash r5 mengijinkan sekitar 
1200000 nama file tanpa collision. 


1ExaByte (1000000 T) walau pada 
kenyataannya dibatas 81 untuk sistem 
32 bit. 

4G 

16T (bloksize 4k) 


ini tidak terjadi sehingga Anda bisa meng- 

gunakan XFS bersama-sama LILO. 
Diam-diam, banyak distribusi Linux telah 

mendukung XFS sejak lama, sebagai contoh: 

Mandrake, sejak 8.1 

SUSE, sejak 8.0 

Gentoo, sejak 1.0 

Slackware, sejak 8.1 

Knoppix, sejak 3.1 

TurboLinux, sejak 7.0 

Debian, sejak 3.1 Sarge 


Fedora, sejak core 2 


Memilih Filesystem 

Banyak sekali filesystem yang hebat-hebat 
di Linux. Namun, filesystem manakah yang 
harus saya andalkan? Pertama, pastikan 
bahwa Anda menggunakan journaling file- 
system untuk partisi yang penting. Setelah 
itu, sebaiknya Anda menggunakan filesys- 
tem yang didukung oleh distribusi yang 
Anda gunakan. 

Apabila membutuhkan fitur-fitur khu- 
sus, maka pastikan Anda menggunakan file- 
system yang sesuai. Anda butuh dan selalu 
bekerja dengan file-file besar, maka Anda 
bisa mempergunakan XFS. Penulis senang 
bekerja dengan LVM, maka penulis meng- 
gunakan Reiserfs. Reiserfs juga didukung 
resmi oleh distribusi yang penulis gunakan. 

Yang jelas, gunakan filesystem yang un- 
tuk kapabel untuk menangani kebutuhkan 
data Anda. 

Demikianlah pembahasan kita tentang 
filesystem di Linux. Filesystem adalah ba- 
gian yang sangat penting dalam penyim- 
panan data. Dengan memahami lebih lan- 
jut, kita bisa mengambil keputusan dengan 
lebih baik, dan memahami bagaimana kita 
harus menjaga data kita. A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 








LDAP 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 




















Integrasi User Acco 
dengan LDAP 


Bagian 2 dari 3 Artikel 























Pada bagian pertama kita telah mempelajari pengertian single sign-on dan penjelasan ten- 
tang apa itu protokol LDAP. Bagian kedua ini membahas cara-cara penggunaan single 
sign-on pada client dan server. 


ntuk menghindari konfigurasi 
yang kompleks, artikel kedua 
ini belum membahas penerapan 


fungsi secondary/slave LDAP server meng- 
gunakan daemon slurpd maupun peng- 
gunaan protokol enkripsi ssl. Fokus kita 
hanya menginstalasi dan mengonfigurasi 
OpenLDAP client dan server. Sebagai lang- 
kah awal, pembaca hanya perlu mengetahui 
teknik dasar men-setup network berbasis 
TCP/IP pada Linux dan teknik dasar ad- 
ministrasi user di Linux. 


Konfigurasi jaringan 
Sebagai contoh di sini menggunakan pena- 
maan domain dynre.com. Nama domain 
ini dapat diganti sesuai dengan nama do- 
main pada sistem komputer pembaca. 
Jika tidak memungkinkan untuk memi- 
liki dua mesin seperti gambar 1, proses ini 
juga dapat dilakukan dalam satu mesin saja 
dengan menggunakan alamat IP localhost 
(127.0.0.1). Jadi proses client dan server 
bisa berjalan dalam satu mesin seperti pada 
gambar 2. 

Pada konfigurasi satu mesin, untuk 


Gambar 1. Konfigurasi jaringan 
menggunakan dua mesin. 


Gambar 2. Konfigurasi 
jaringan menggunakan 
satu mesin. 





56 INFOLINUX 08/2005 


menghindari kebingungan konfigurasi ma- 
na yang untuk server Idap.dynre.com dan 
mana untuk web.dynre.com, kedua domain 
itu dimasukkan ke file /etc/hosts (mapping 
ip address ke nama mesin): 
127.0@.0.1 localhost Idap.dynre. 
com web.dynr e.com 


Paket software 
Distribusi Linux yang digunakan untuk uji 
coba adalah Fedora Core 2, yang meru- 
pakan versi non-komersial dari Red Hat. 
Fedora Core 2 tersebut disarankan untuk 
diinstal dengan pilihan installation type: 
Kemudian IP address diberikan 
pada mesin ini sesuai dengan penjelasan di 
atas. Semua paket RPM untuk OpenLDAP 
server dan client telah tersedia pada Fedora 
Core 2 CD. 

Semua proses administrasi di bawah 


cc » 
server . 


ini dilakukan dengan login sebagai root. 
Jika pilihan tipe instalasi server, dua paket 
RPM di bawah ini terinstall secara otomatis 
pada saat installasi awal distribusi (terdapat 
dalam Fedora Core 2 CD nomor 1): 

@ openldap-2.1.29-1.1386.rpm 

@ nss Idap-217-1.1386.rpm 


Paket RPM openldap di atas hanya berisi 
kumpulan library openldap yang dibutuh- 
kan oleh paket-paket RPM aplikasi lainnya. 
Di dalam paket ini tidak termasuk file exe- 
cutable untuk server dan client dari open- 
Idap. 

Paket RPM nss Idap berisi dua program 
client LDAP nss Idap dan pam Idap yang 
berguna sebagai librari client Idap untuk 


www.infolinux.web.id 


servis penamaan (NSS) dan autentifikasi 
password (PAM). 

Sedangkan paket RPM openldap server 
dan client tidak terinstal secara otomatis ka- 
lau tidak dipilih pada saat instalasi awal dis- 
tribusi (kedua file ini terdapat dalam Fedora 
Core 2 CD nomor 3). 

@ openldap-clients-2.1.29-1.1386.rpm 
@ openldap-servers-2.1.29-1.1386.rpm 


Selain keempat paket RPM di atas, paket 

di luar Fedora Core 2 CD yang perlu di- 

download dari Internet adalah: 

@ Paket untuk administrasi user, Directory 
Administrator 1.6.0, yang bisa didown- 
load dari website: http://diradmin.open- 
it.org. 

@ Modul autentifikasi PAM bagi Apache 
server, untuk mendapatkannya dapat 
diambil dari alamat website: http://pam. 
sourceforge.net/mod auth pam/dist/ 
mod auth pam-2.0-1.1.1.tar.gz. 


Konfigurasi server 

1. Menginstal paket RPM openldap-server 
dan openldap-client 
# rpm -ivh openldap-servers- 
ZNSE ZI NEVE se OU 
# rpm -ivh openldap-clients- 
2e AG 1 Ses oi OU 


Sebenarnya di sini hanya membutuhkan 
paket RPM openldap-server saja, tetapi 
paket RPM openldap-client yang berisi 
seperti Idapadd dan Idapsearch akan 
sangat membantu untuk menelusuri 
(trace) jika terjadi masalah. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





2. Edit file /etc/openldap/slapd.conf 
a. Tambahkan misc.schema di antara 
nis.schema dan autofs.schema: 


include /etc/openldap/ 
schema/nis.schema 
include /etc/openldap/ 
schema/misc.schema 
include /etc/openldap/ 


schema/redhat/autofs.schema 


b. Tambahkan Access Control: Untuk 
mengizinkan uid=root mengubah se- 
mua attribut termasuk userPassword. 
Sedangkan user biasa hanya diijinkan 
untuk membaca dan mengubah at- 
tribut userPassword-nya sendiri, dan 
bisa membaca attribut lain. Akses 
tanpa user dan password (anonymous 
access) dipaksa untuk diautentifikasi. 

access to attr=userPassword 
by dn=”uid=root, ou= 
People,dc=dynre,dc=com” write 
by self write 
by anonymous auth 
access to * 
by dn=”uid=root, ou= 
People,dc=dynre,dc=com” write 
by self write 
by anonymous read 


c. Edit suffix dan rootdn, sesuaikan de- 
ngan nama domain: 

Suntik “dc=dynre,dc=com” 

rootdn “uid=root,ou= 

people,dc=dynre,dc=com” 


3. Persiapan sebelum menjalankan utility 
migrasi: 
a. Periksa file /etc/passwd: 
Sebagai konfigurasi awal dimulai de- 
ngan ada 2 user aktif, yaitu root dan 
misalnya junusd. Anda dapat melihat 
file passwd-nya: 
POO: x: 0:0 nOOt:/noob:7 biny 
bash 
Dine x F banicy Dany Sian 
nologin 
daemon:x:2:2:daemon:/Sbin:/ 
sbin/nologin 


gdm: x:42:42::/var/ gdm: sb 
nologin 
junusd:xX:500:500::/home/ 
junusd:/bin/bash 


b. Untuk 
saat migrasi, edit file /etc/services. 
Pada baris ke-472 perlu diberi tanda 
comment (#), karena protokol echo 
sudah keluar pada bagian TCP/IP se- 
belumnya. Di sini tidak terlalu diper- 


menghindari kesalahan 


lukan, karena echo ini untuk protokol 

AppleTalk. 
nbp 2/ddp 
Binding Protocol 
#echo 4/ddp 
Echo Protocol 
Zip 6/ddp # Zone 
Information Protocol 


# Name 


# AppleTalk 


. Menjalankan utility migrasi 


a. Edit file 
migration/migrate common.ph. 
Edit default domain dan default base. 

# Default DNS domain 
$DEFAULT MAIL DOMAIN = 
“dynre.com”; 

# Default base 
$DEFAULT_BASE = 
“dc=dynre,dc=com” ; 


/usr/share/openldap/ 


Kira-kira 15 baris di bawahnya, edit ex- 
tended schema. 

# turn this on to support 

more general object clases 

# such as person. 
$EXTENDED_SCHEMA = 1 


b. Buat file kosong /etc/netgroup. 
Ini untuk menghindari adanya pesan 
error saat migrasi, karena Fedora Core 
tidak mempunyai /etc/netgroups. 

# touch /etc/netgroup 


c. Jalankan file /usr/share/openldap/ 
migration/migrate all offline.sh. 
Tampilan yang akan keluar di layar 
adalah: 

Creating naming context 

entries... 

Migrating aliases... 

Migrating groups... 

Migrating hosts... 

Migrating networks... 

Migrating users... 

Migrating protocols.: 

Migrating rpCS:.: 

Migrating services... 

Migrating netgroups... 


www.infolinux.web.id 





LDAP 








Saatnya 
menutup 
semua 
jendela 


GudangLinux 


Migration-Center 
www.gudanglinux.net 


INFOLINUX 08/2005 57 





LDAP 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








bd root Wjunusd:/usr/share/openidap/migration - web.dynre.com - Konsole 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


(Tab»-«Alt-Tab 








betueen elements | 


(Space) 


ES | web.dynre.com 





Gambar 3. Tampilan dialog Authentication Configuration. 


58 


Importing into LDAP.: 
Migrating netgroups (by 
User)... 

Migrating netgroups (by 
hose. 

Preparing LDAP database... 


Catatan: 

Jika tidak terjadi kesalahan, lanjutkan ke 
langkah berikutnya. Tetapi jika terjadi 
kesalahan (keluar error message), per- 
baiki file yang berhubungan dengan ke- 
salahan tersebut. Sebelum menjalankan 
ulang langkah c di atas, hapus database 
Idap lebih dahulu: 

# rm /var/lib/|ldap/* 


Cara kerja utility migrasi ini sebenarnya 
adalah hanya membuat file dengan for- 
mat LDIF. Kalau pada sistem database 
SQL, mirip file dengan format yang 
berisi perintah-perintah SQL untuk 
menambah data. Hanya, format LDIF 
ini bukan perintah, tetapi hanya berisi 
struktur datanya saja. Kemudian utility 
migrasi itu akan menjalankan perintah 
slapadd untuk membuat file-file Idap 
database di dalam direktori: /var/lib/ 
Idap. 


d. Langkah terakhir untuk instalasi 
server ialah mengubah owner file-file 
dalam /var/lib/ldap agar menjadi mi- 
lik user Idap. Kemudian restart dae- 
mon slapd. 

# chown Idap:Idap /var/lib/ 


INFOLINUX 08/2005 


selects 


b Tab > A l t Ta b 
ES | web.dynre.com 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


between elements 


bd root@ junusd:/usr/share/openidap/migration - web.dynre.com - Konsole 





| 1 
"12> next screen v] 





Gambar 4. Tampilan dialog LDAP Settings. 


Indang 
# service Idap restart 


Konfigurasi client 

Konfigurasi untuk mesin client tidak sesulit 
mesin server. Anda cukup menjalankan uti- 
lity setup. Perlu diperhatikan, jika tidak ter- 
jadi koneksi antara mesin client dan server 
biasanya karena adanya servis firewall. Maka 
sebelum menjalankan konfigurasi client, 
proses firewall harus dimatikan terlebih da- 
hulu pada mesin client dan server. Firewall 
pada Fedora Core 2 biasanya dinyalakan 
secara otomatis secara default pada instalasi 
awal. Berikut ini perintah untuk mematikan 
service firewall: 

# service iptables stop 


Menjalankan utility setup 

@ Jalankan setup 

@ Pilih “Authentication configuration” 

@ Pada bagian “User Information”: 
enable “Cache Information” 

* enable “Use LDAP” 
@ Pada bagian “Authentication”: 
* enable “MD5 Passwords” 
* enable “Shadow Passwords” 
* enable “Use LDAP Authentication” 

@ Tekan tombol “Next” 

@ Karena di sini tidak digunakan protocol 
enkripsi, maka kosongkan pilihan “Use 
TLS” 

* Server: Idap.dynre.com 
* Base DN: dc=dynre,dc=com 

@ Kemudian tekan tombol “OK” untuk ke- 

luar. 


www.infolinux.web.id 


@ Di layar akan tampak daemon nscd di- 


restart: 
Stopping nscd: Oka 
Starting sea: pest OKe 


Daemon nscd ini berguna sebagai cache 
untuk proses resolving servis nama ter- 
masuk user name dan password yang 
di-request ke server. Jika daemon nscd 
tidak dijalankan maka trafik paket antara 
mesin client dan server akan sangat ba- 
nyak. Setiap kali proses resolving akan di- 
mintakan ke server langsung, meskipun 
nama yang sama sudah pernah diminta 
sebelumnya. 

Utility setup di atas akan mengubah file 
konfigurasi pada mesin client yang ter- 
dapat pada file /etc/Idap.conf. Untuk me- 
minimumkan terjadinya kesalahan, sebai- 
knya file tersebut tidak perlu diedit secara 
manual. Setiap ingin melakukan peruba- 
han sebaiknya melalui utility setup. 


Sekarang bisa dicoba untuk melakukan 
tes login. 

@ Pertama-tama hapus satu baris user ac- 
count (dalam contoh ini adalah user ac- 
count junusd) dari file /etc/passwd. Lalu 
Anda dapat mencoba login sebagai user 
tersebut. Jika anda bisa masuk login, be- 
rarti mesin tersebut mendapat data login 
anda dari server Idap. Jika tidak bisa, 
periksa ulang apakah langkah-langkah 
instalasi di atas ada yang terlewatkan. 

@ Sebagaistandar praktik administrasi yang 
baik, setelah mengubah konfigurasi yang 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





berhubungan dengan servis autentifikasi 
login, jangan langsung keluar dari konsol 
Anda. Gunakan konsol yang lainnya. Jika 
terjadi kesalahan, anda tetap mempunyai 
login root yang masih terbuka. Sehingga 
kalaupun terjadi kesalahan, anda tidak 
perlu me-reboot mesin dan masuk meng- 
gunakan mode linux single. 

@ Untuk melakukan tes login melalui kon- 
sol yang lainnya pada saat Anda bekerja 
dalam mode grafik, tekan: Ctrl+Alt+F2 
untuk menuju ke konsol kedua. Un- 
tuk kembali lagi ke mode grafik, tekan: 
Alter. 


Administrasi user 

Untuk administrasi user, tersedia utility 
yang memudahkan tugas administrator ya- 
itu Directory Administrator. 

Kelebihan utility ini ialah kemudahan- 
nya, karena menggunakan mode grafis dan 
terintegrasi secara baik dengan aplikasi lain 
yang menggunakan LDAP, seperti email 
dan samba. 


Sedangkan kelemahan utility ini ialah 
struktur data atribut hanya untuk samba 
versi 2, padahal Fedora Core 2 ini telah 
menggunakan samba versi 3. 


Catatan: 
Pada bagian ketiga mendatang, kita tidak 
akan menggunakan Directory Administra- 
tor ini untuk me-manage user, tetapi akan 
menggunakan utility command line smbldap 
yang sudah terdapat dalam paket RPM sam- 
ba, ditambah utility external jxplorer yang 
merupakan editor LDAP berbasis Java. 
Directory Administrator merupakan 
salah satu aplikasi administrasi LDAP 
yang populer untuk solusi single sign-on. 
Paket ini telah di-download lebih dari 20 
ribu kopi dan telah dipaketkan bersama 
dengan berbagai distribusi Linux seperti 
Mandrake/Connectiva (Mandriva) Linux 
dan Debian Linux, serta berbagai distribusi 
Unix lainnya. Sayangnya, distribusi Fedora 
Core 2 ini tidak menyertakannya. 





LDAP 





‘v Preferences imix 





When changing passwords 
© Store passwords as clear text 


© Store them as an MDS hash (nonstandard, more secure) 


Directory compatibility 
[_] Use the authPassword attribute when saving passwords 

















Gambar 5. Dialog Preferences dari Directory Administrator. 


1. Install Directory Administrator: 
# rpm -ivh directory_ 
administrator-1.6.0-1.1386. 
rpm 


2. Menjalankan Directory Administrator: 
# directory administrator 


Dapat juga dijalankan melalui menu: 
System Settings|Directory Administrator. 
@ Akan muncul dialog “Welcome”, tekan 
tombol “Next”. 


Professional 100% Linux Training & Solution 
Paket A-Z Linux 


Ingin Menguasai Linux 
Secara LENGKAP ?! 


PATIN (Paket Intensif) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
42 hours (6 days@ 7 hour) 

Only : Rp.3.750.000,- 


Special Offer 
Crash Programme ! 


Ketik: Info PATIN atau Info PAKIS kirim SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by eSMSis (www.eSMSis.com) 


eSMSis Ver. 1.5 

- Web based, Internet Ready 

- Broadcast, GroupCast, MemberCast 

- Scheduled SMS, Product Informations 

- Auto Response, Remote SMS, Alert, etc 


SMS Server & Gateway 





-Linux Concept & Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
-Linux Security 


56 hours (14 day @ 4 hours) 
Only : Rp.4.850.000,- 


visit: www.eSMSis.com 


Biale><ialele 


PUSAT : Wisma Bisnis Indonesia Suite #415 - JAKARTA 
BANDUNG: (022) 7234192 - CIREBON: (0231) 200418 - SOLO: (0271) 662318 


PERINGATAN ! Linux bisa membuat Anda kecanduan, menambah PD dan belum ada obatnya.Tidak Setiap Paket Promosi tersedia di Cabang. 


PAKIS (Paket Ekonomis) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server. 
44 hours (11 days@ 4 hour) 
Only : Rp.3.650.000,- 


MySMSPass 

Start Making Money from your Website! 

- SMS Autentication System for Web Content 
- Short Number by Telco Operators 

Demo Website : www.InfoLINUX.web.id/sections 


(O21) 5362390 


www.Linuxindo.com 








LDAP 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








@ Profil name dapat diisi nama do- 
main (misalnya dynre). Tekan tombol 
“Next”. 

@ Server address diisi alamat ip server 
LDAP (Idap.dynre.com). 

@ Search base diisi attribut base dari do- 
main LDAP (dc=dynre,dc=com). 

@ Kosongkan opsi “Enable TLS”, karena 
server LDAP tidak menggunakan en- 
kripsi. 

@ Tekan tombol “Next”. 

@ Connection DN (user name) diisi DN 
user untuk koneksi (uid=root,ou=peop 
le,dc=dynre,dc=com.) 

@ Password for the DN diisi password dari 
DN (diisi password root). 

@ Tekan tombol “Next”. 

@ Tekan tombon “Test Connection”. Jika 
semua konfigurasi benar akan keluar 
dialog “The connection was successful”. 

@ Tekan tombol “Next”. 

@ Tekan tombl “Finish” untuk mengakhiri 
proses setup awal penggunaan Directory 
Administrator ini. 


Konfigurasi opsi preferensi: 
@ Pilih menu ’Settings”->” Preferences...” 
@ Pilih tab “Compatibilty” 
@ Pilih “Store them as an MD5 hash (non 
standard, more secure)” 
@ Disable “Use the authPassword attribute 
when saving passwords” 
Untuk melakukan administrasi user, 
tekan tombol “Connect”, maka seluruh icon 








Preferences Sx 


Connection profiles | User creation | Password policies | Compatibility 


Create new profile 
A ci profile... 


| Modify profile... 














user dan group akan keluar. User-user dan 

group-group tersebut berasal dari file /etc/ 

passwd dan /etc/group yang telah di-convert 
ke dalam database LDAP. 

Administrator dengan mudah dapat me- 
nambah, mengubah, dan menghapus user 
dan group yang ada tersebut. 

Perhatikan pada saat menambah user 
baru: 

@ Kosongkan opsi “Grant access to all 
computers in the network”, karena ob- 
jectClass account tidak dibuat pada saat 
migrasi awal. Kemudian dalam dialog 
“Access Control information” tersebut 
akan muncul kotak isian hostname. 
Tetap kosongkan kotak isian tersebut. 

@ Kosongkan pula opsi “This user logs in 
from Windows workstation”, karena 
struktur schema samba belum dima- 
sukkan dalam file /etc/openldap/slapd. 
conf. 


Sebagai evaluasi pencocokan konfigu- 
rasi, pilih Menu “Directory” | "Manage Pro- 
files...” kemudian ditekan tombol “Modify 
profile”. Akan tampil seperti gambar 6. 


Autentifikasi servis-servis lainnya 

Sistem autentifikasi di Linux menggunakan 
prinsip modular, dalam hal ini contohnya 
PAM (Password Authentication Module). 
PAM ini menyediakan library interface 
umum sebagai perantara antara modul- 
modul autentifikasi dan aplikasi yang 
menggunakannya. Modul PAM yang ber- 


"Mozilla 


fungsi sebagai modul autentifikasi LDAP 
(file bernama pam_ldap) telah diinstall se- 
cara otomatis dalam paket RPM nss_ldap- 
217-1.1386.rpm pada saat instalasi awal dis- 
tribusi Fedora Core 2. 

Jadi, semua mesin client telah terkonfi- 
gurasi melalui utility “setup” di atas, maka 
servis-servis di dalamnya seperti ftp, email 
dan servis-servis lainnya secara otomatis 
mendapatkan data username dan password 
dari server LDAP, tanpa perlu melakukan 
perubahan konfigurasi tambahan. 

Perlu diingat, karena utility seperti Di- 
rectory Administrator hanya menambah- 
kan data user ke LDAP database saja tanpa 
membuat direktori /home/user bagi user 
tersebut secara lokal, maka perlu mem- 
buat direktori bagi user tersebut secara ma- 
nual pada tiap-tiap mesin client. Atau cu- 
kup sekali saja dibuat direktori /home/user 
tersebut kemudian di-sharing-kan dengan 
menggunakan protokol NFS. 

Masalah direktori /home/user ini pen- 
ting bagi servis ftp yang mengijinkan tiap 
user untuk mengakses direktori home- 
nya. Juga penting bagi email server yang di 
dalam direktori /home/user terdapat file- 
file konfigurasi misalnya seperti .forward 
bagi tiap usernya. 


Contoh autentifikasi server web 

Secara default, konfigurasi server web 
Apache pada Fedora Core 2 tidak seperti 
servis-servis ftp, email ataupun yang lain- 
nya yang menggunakan modul autentifi- 


3 File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 





‘4-2 


. 3 F 
Reload Stop 


LÆ http://web.dynre.com/idap_ 


Go|| a2 Search| Lee F mi 











;| Ak Home | W$ Bookmarks Red Hat, Inc. Red Hat Network (Support (Shop (Products (Training 





Remove selected 


W Profile settings x 
Profile name: |dynre 


Server address: |Idap.dynre.com 
































































































































| ok | | y | | X Close | | ? Help | HJ Enable transport security (TLS) 
V Directory administrator: dynre ||___ J Search root: [dc=dynre de=com » Enter username and password for "Informasi khusus karyawan Dynre" at web.dynre.com 
Directory Edit Settings Help ——) = User Name: 
DN/User ID: | uid-root,ou-people,de-dynre,dc-ci| " m 
|junus 
Yu > | 9 @ Z B Password: [p= | 
Connect Refresh New user.. New group... Password: 
| arena 
DN contains + | v Clear 
= = GK X Cancel | | Ñ Test | 
2} @ 2} @} 2} g | C Use Password Manager to remember these values. 
adm adm Amanda user Anonymous NFS Apachi OK | | Cancel 
User 




















(137 objects in directory 























| 2 AN A | Transferring data from web.dynre.com... 


2 3 & AN a S & ø & TEMAN [= mc - /etc/httpd/conf - Shell - | fa) OpenOffice.org 1.1.1 [2] a 
EMEN | @ Local Folders/DynRe - KMail [I8 Mozilla-bin [3] a 














TERNE ean — @ A Brus 


Gambar 6. Contoh konfigurasi pada Directory Administrator. 








Gambar 7. Hasil tes web browser ke alamat http://web.dynre.com/Idap. 


60 INFOLINUX 08/2005 www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | 





kasi PAM. Oleh karena itu, di bawah ini 
dijelaskan cara mengonfigurasinya agar 
Apache terkoneksi menggunakan modul 
autentifikasi LDAP. 
@ Ekstrak file paket source code: 
# tar xvzf mod auth pam-2.9- 
Pela tar gz 


@ Kemudian masuk ke dalam direktori 
mod auth pam, lalu lakukan kompilasi 
dan install: 

# make 
# make install 


@ Hasil perintah di atas, mod_auth_pam. 
so akan terinstall di dalam direktori /usr/ 


lib/httpd/modules. 


@ Edit file /etc/pam.d/httpd, ubah dua 


baris di bawah ini. Setelah itu mod_ 


auth pam.so siap untuk digunakan. 
auth reguired pam stack. 
so service-system-auth 
account reguired pam stack. 
so service-system-auth 


Contoh, misalnya alamat website http:// 
web.dynre.com/ldap ini tidak dapat dibuka 
oleh semua orang umum. Hanya karyawan 
kantor saja yang boleh membukanya. Maka 
setiap kali user akan melihat alamat web- 
site tersebut, user diharuskan memasukkan 
password terlebih dahulu. Konfigurasinya 
sebagai berikut: 

@ Edit file /etc/httpd/conf/httpd.conf: 
Pada bagian LoadModule tambahkan 
satu baris berikut ini: 

LoadModule auth pam module 
modules/mod auth. pam.so 


Bagian akhir file httpd.conf ini, tambah- 
kan beberapa baris di bawah. Di sini di- 
misalkan direktori yang akan diproteksi 
secara fisik adalah /var/www/ldap. 
Alias /ldap/ /var/www/1dap/ 
<Location dan 
AuthName “Informasi 
khusus karyawan Dynre” 
AuthType Basic 
Require valid-user 
2 Kocations 





LDAP 





Untuk mengatur hanya user tertentu 
atau group tertentu yang boleh masuk, 
dapat menggunakan parameter “Reguire 
user username” dan “Reguire group 
groupname”. Keterangan lebih lanjut 
parameter Reguire dapat dilihat pada 
alamat website: http://httpd.apache.org/ 


docs/mod/core.html#reguire 


@ Restart httpd (daemon server web): 
# service httpd restart 


@ Tes dengan menggunakan web browser 
ke alamat http://web.dynre.com/ldap. 
Hasilnya terlihat pada gambar 7, tiap 
user yang akan melihat alamat tersebut 
akan diminta memasukkan username 
dan password. 


Pada InfoLinux edisi selanjutnya (bagian 
ketiga) akan menjelaskan tentang cara setup 
Samba versi 3 dengan LDAP sebagai servis 
informasi direktori serta cara-cara adminis- 
trasinya. Â 
Junus Djunawidjaja Gunusd@dynre.com) 


© Mencetak PROFESIONAL LINUX 

Yang mampu membangun server dan mengelola jaringan 
komputer berbasis Linux & penerapan aplikasi pada internet/ 
intranet beserta system security-nya. 


Pelopor Uralhing HINU Imelonesia 


Mewujudkan Kepercayaan 1 Anda Dengan: 








MALSER E 


Hardware & Jaringan 
Komponen & Konfigurasi Komputer, 
Setup & Membuat LAN 


© Linux Fundamental 
Basic User, X-Window, 
System Administration & Networking 


Internet & Aplikasi WEB 
Browser, Search Engine, Email, 
FTP, HTML, CSS & JavaScript 


KARIER KELULUSAN: 

© IT Division pada perusahaan yang menggunakan 
komputer dlm menyelesaikan pekerjaan sehari-hari 

© Support System Administration & Networking 

© ISP (Internet Service Provider) © WEB Hosting 

© Warnet Development © System Integration 


Pa 
8, 


FASILITAS 


Migrasi Ke Uinux 
Server 
Network & System Support 





(e) 





© Ruang kuliah full AC 
© Tiap peserta 1 PC, Min PIII, 
Ram 128, Network & Multimedia 







Internet | Web & Desktop Aplication 
© Shell Programming — | Cotton Bag — bg ga Ing 
© Advanced System Administration S T Shirt'Excusve -jf geoin Ann € pula 
© Advanced Networking Administration || © Block Notes Z Jam: 08.00 s.d 12.00 WIB. W 
© PHP & MySQL - AE 2 Jam: 13.30 s.d. 18.00 WIB. “9 

NIDA iB IN LI LI ECR RE W. CRRSEV EET UU. LEKNURUL,PIAKI, <> 







Jl. Margonda Raya No. 522 - Ka ae (021) 7874223- 24, 77206991 

Jl. Mampang Prapatan X/4 73021) 7947115, 7975235, 7901205 
Jl. A. Yani - Sentra Niaga B.1/12, as / FAX, (021) 88956879, 8853537 

Jl. Kopi No. 23A / Depan UNILA (Komp. Yys. Darul Hikmah) 


Gedong Meneng - I æ (0721) 7425345, 747403 


LPKNF 





Nolkode 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 














Membangun Aplikasi 
Berbasis PHP dengan Nolkode 


| 
Nolkode adalah software development framework sederhana ANDA web be 
sis PHP. Memanfaatkan Nolkode, aplikasi web dapat dibangun dengan sangat cepat, 
modul aplikasi pun dapat di-copy-kan ke aplikasi lain dengan mudah (reusable module). 


HP merupakan bahasa pemrograman 

yang cukup mudah dan cukup menye- 

nangkan untuk dipelajari. Anda bisa 
membangun aplikasi berbasis web dengan 
cepat dan mudah. Tersedia puluhan pustaka 
PHP untuk menangani berbagai kebutuhan. 
Sebut saja koneksi database, web service, pem- 
rosesan XML, sampai pemanggilan Windows 
API. Semua fungsi didokumentasikan dengan 
cukup baik dan terkadang, contoh penggu- 
naan suatu fungsi pun telah disertakan. Apa- 
bila kurang puas, dokumentasi yang dileng- 
kapi dengan kontribusi user di seluruh dunia 
pun bisa dibaca online di php.net. 

Dalam membangun aplikasi web, umum- 
nya, apa yang harus diketahui oleh seorang 
developer adalah dasar-dasar HTML, dan 
apabila dibutuhkan lebih, 


pengetahuan akan sedikit javascript akan 


interaktifitas 


sangat membantu. Semua itu akan lebih 
baik lagi apabila juga dilengkapi dengan 


Welcome to Nopriworld - Mozilla Firefox 





File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


|_| Welcome to my page | 1 Welcome to Nopriworld | 


dasar-dasar CSS, yang menjadikan halaman 
web menjadi mudah untuk ditata. 

Penulis cukup senang dengan kondisi 
demikian. Mudah, cepat, dan lengkap. Ma- 
salahnya, terkadang dalam membangun 
kode suatu aplikasi baru, kita kembali ha- 
rus direpotkan dengan rutin membangun 
kode aplikasi seperti membangun struktur 
aplikasi, kemudian membangun konfigurasi 
dasar, modul-modul, dan lain sebagainya. 
Untuk aplikasi yang cukup sederhanapun, 
ini memakan waktu. Apalagi jika aplikasi 
yang dibangun juga memerlukan berbagai 
sentuhan dari sisi tampilan. Misal, apli- 
kasi database yang mengharuskan adanya 
penampilan data secara tabular. Walaupun 
kita telah menyimpan rutin-rutin pembuat- 
an kode HTML untuk kebutuhan tersebut, 
tetap saja akan ada waktu yang dibutuhkan 
untuk hl tersebut. Bagi Anda yang memba- 
ngun aplikasi untuk dijual lagi, waktu jelas 


g 5 Welcome to my page 








O Nolkode 


“In Welcome to Nopriworld 


| Tutorial 





















TAR 
ba- 


| 


dan 


merupakan hal yang penting, bukan? Kalau 
proses yang dua hari bisa dihemat menjadi 
setengah hari, bukankah hal tersebut cukup 
menyenangkan? 

Untuk itulah Nolkode dibuat. Tujuan 
dari Nolkode adalah memudahkan dan 
mempercepat pengembangan aplikasi ber- 
basis web. Nolkode telah datang dengan 
berbagai processor seperti berikut ini: 

@ Dukungan akan access control list. 

@ Abstraksi database untuk PostgreSQL 
dan MySOL. 

Pembuatan chart sederhana. 

Dukungan untuk Ftext. 

Report generator sederhana. 

Dukungan XML. 

Pembuatan berbagai UI widget baik yang 


sederhana maupun yang kompleks. 


Sementara, berikut adalah daftar fitur 
Nolkode secara umum: 


Welcome to my page - Mozilla Firefox 














Tabbed page demo 











= 
—— 


download What is Nolkode? 





Nolkode is software development framework to ease the development of PHP Application. 
Nolkode comes with access control list, simple database abstraction, chart generation, 
formatted-text support, simple report generator, XML support and various basic and extended 


HTML widget support and many more. 


Features of Nolkode 


è Assign group-based privileges to control access (guest user is supported). 
e Deny or Allow application access from specified locations (IP address). 


e Connect to database and send query easily. 


è Create simple pie, line or bar chart with multiple data support. 
e Create formatted text and convert these text to HTML (this will ease the user input from users 


who do not know HTML). 


è Create simple reports based on array or database query result. Reports will support level 
break on header (max 2 breaks) and level break on detail (only 1 break). Level break will 
support another field/record. Subtotals and grandtotal are supported. Some functions can be 
applied to subtotals. Reports also support automated translation from numbers to text if the 
language is supported. Numbers can be AutoFormatted or not. Creating report in nolkode 


will not need designer. All in source code. 


e XML support for converting XML to array and converting array to XML string. 
è Create various basic HTML widget such as inputs, selection, textarea, and many more with 
single convenient PHP function. Developers can also create extra HTML widget such as 


Done 
= 


Situs Nolkode. 


62 INFOLINUX 08/2005 


Basic Widget 


Bf data table [0:13 1: \) 


Data table demo 














Extra: Data table 
Extra: Data display 


Extra: Mult, Choice 12 
Extra: Inputbox 
Extra: Loginbox 

















I ie 


1 naan O 


www.infolinux.web.id 


a 
Comment check 
Amazing © 
Id 


Fedora Core 








Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





@ ACL dapat dibuat dengan sistem group, 
dengan dukungan untuk user guest (user 
yang tidak melalui proses autentikasi). 

@ Mengizinkan atau tidak mengijinkan ak- 
ses aplikasi dari lokasi IP tertentu. 

@ Fasilitas untuk koneksi ke database dan 
mengirim guery dengan sangat mudah. 

@ Developer dapat membuat chart pie, line, 
atau bar dengan dukungan multiple data 

@ Dukungan untuk Ftext. Ftext adalah 
fasilitas penulisan markup language yang 
lebih sederhana dari HTML. Hasilnya 
dapat dikonversi ke HTML. 

@ Pembuatan report sederhana dengan 
fasilitas header break (2 buah) dan detail 
break (1 buah, untuk saat ini). Beberapa 
fungsi untuk subtotal juga didukung. 
Untuk report yang dilengkapi dengan 
subtotal, grandtotal juga dapat dibuat 
dengan mudah. Dalam subtotal atau 
grandtotal, hasil fungsi berupa bilangan 
bisa langsung dikonversi ke bentuk ka- 
limat (misal: 1000 ke seribu) ke dalam 
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris de- 
ngan hanya menyebutkan variabel. Ko- 
lom-kolom data yang bertipe bilangan 
juga dapat langsung diautoformat (1000 
menjadi 1,000) apabila diinginkan. Pem- 
buatan report dilakukan sepenuhnya di 
dalam source code, tanpa file report. 

@ Dukungan untuk konversi XML ke Ar- 
ray dan Array ke XML. 

@ Pembuatan berbagai UI widget HTML 
seperti input, selection, textarea dan lain 
sebagainya. UI widget advanced seperti 
tabbed-page, data display, data table dan 
lain sebagainya juga didukung. 

@ Fleksibilitas yang sangat tinggi dalam 
mendesain halaman web berbasiskan 
slot (yang bisa didefinisikan sebanyak 
mungkin oleh developer, dengan satu 


aplikasi bisnis, maka accounting, inventory, 

purchasing adalah contoh modul-modul- 

nya. Dengan Nolkode, modul-modul yang 

Anda bangun senantiasa portable ke aplikasi 

Nolkode lainnya. Apabila Anda telah memi- 

liki satu modul X yang dipakai di aplikasi 

A, tanpa pengubahan kode apapun, X bisa 

dikopikan ke aplikasi B tanpa masalah. 

Saat ini, Nolkode telah mencapai versi 2.0 
(versi 1.x tidak pernah dirilis). Nolkode 2.0 
bisa didownload di http://www.noprianto. 
com/index.php?mod=modules/nolkode/in- 
dex.php. Dengan satu download arsip tar.gz, 
Anda akan mendapatkan Nolkode lengkap 
dengan contoh, FAQ dan API reference. 

Instalasi dapat dilakukan dengan mu- 
dah: 

@ Cukup buat direktori aplikasi baru, ke- 
mudian kopikanlah direktori lib yang 
datang bersama arsip yang Anda down- 
load ke direktori baru tersebut. Ini berarti 
instalasi lokal untuk aplikasi tertentu. 

@ Andajuga bisa mengopikan direktori lib/ 
nolkode di dalam arsip ke lokasi misalnya 
/usr/lib/nolkode sehingga setiap aplikasi 
Anda nantinya dapat menggunakan satu 
pustaka tunggal. Umumnya, cara yang 
satu ini lebih disukai. 


Setelah instalasi dilakukan, langkah- 
langkah pembuatan aplikasi Nolkode bisa 
dibahas kemudian. 

Bagi Anda yang peduli dengan lisensi, 
Nolkode dilisensikan di bawah lisensi BSD 
yang sangat fleksibel untuk free software/ 
open source maupun aplikasi proprietary/ 
close source. Dengan demikian, Anda 
dapat membangun aplikasi free ataupun 
proprietary dengan Nolkode. Anda pun 





Nolkode 





dapat mengembangkan Nolkode untuk 
Anda sendiri, dan perubahannya tidak ha- 
rus dikembalikan kepada pembuatnya. Apa 
yang harus disertakan dalam perubahan 
adalah copyright Nolkode. Bacalah lisensi 
BSD (atau file LICENSE di dalam arsip) un- 
tuk lebih lengkapnya. 


Kebutuhan PHP 

Nolkode dikembangkan di PHP 4.x de- 
ngan error reporting options E PARSEIE 
ERRORJE WARNING, dan telah diuji pada 
PHP 5.x dengan error reporting options 
E PARSEJE ERRORIE WARNINGIE 
STRICT. Sejauh ini, tidak ada masalah yang 
dilaporkan. Nolkode dapat berjalan dengan 
mulus pada PHP 4.x ataupun PHP 5.x, wa- 
laupun saat ini tidak akan mengambil ba- 
nyak keuntungan dari model objek baru di 
PHP 5.x. 

Untuk menjalankan semua prosesor 
Nolkode dengan baik, PHP Anda harus 
dilengkapi dengan extension sebagai beri- 
kut: 

@ GD (untuk kebutuhan pembuatan chart, 
chart processor). 

@ pgsql dan mysql (untuk kebutuhan data- 
base, db processor). 


Struktur aplikasi Nolkode 

Sebagai sebuah framework, Nolkode me- 

miliki beberapa aturan sederhana. Namun, 

sebelum melanjutkan ke aturan aplikasi, ada 
baiknya kalau kita membahas beberapa isti- 
lah yang digunakan pada Nolkode: 

@ Nolkode application adalah aplikasi 
yang dibangun sepenuhnya memanfaat- 
kan Nolkode. Setiap aplikasi Nolkode 
harus mengikuti aturan Nolkode Appli- 


Berikut ini adalah daftar prosesor Nolkode dan method untuk membuat prosesor tersebut: 


slot wajib adalah content). Method Deskripsi Otomatis dibuat | Nama prosesor 
@ Nolkode sangat fleksibel, bisa dikem- create ac!/) Membuat processor ACL YA acl 
bangkan lebih lanjut, dan sangat mudah create_auth() Membuat processor AUTH TIDAK auth 
untuk digunakan. create chart!) Membuat processor CHART TIDAK chart 
create db($db—DB PGSOL) | Membuat processor DB (opsi untuk $db | TIDAK db 
Nolkode, seperti disebutkan lebih dikhu- adalah DB PGSOL dan DB. MYSAL). 
suskan untuk pengembangan aplikasi dari- create error) Membuat processor ERROR YA error 
pada pengembangan portal web berbasis create ftext) Membuat processor FTEXT TIDAK ftext 
template. Walaupun dengan pustaka yang create logger!) Membuat processor LOGGER YA logger 
disertakan, pembuatan portal juga dapat create report!) Membuat processor REPORT TIDAK report 
menjadi sangat mudah. create Sys/) Membuat processor SYS YA SyS 


create ui) 
create_xml() 


Membuat processor UI YA ui 
Membuat processor XML TIDAK xml 


Nolkode bekerja dengan sistem modul. 
Sebagai contoh, apabila Anda membangun 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 08/2005 63 





Nolkode 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








cation Directory Structure (struktur di- 
rektori aplikasi nolkode). Satu direktori 
dari beberapa direktori yang digunakan 
Nolkode adalah direktori modul (diberi 
nama modules), yang akan mengandung 
semua modul (subdirektori) yang digu- 
nakan oleh aplikasi. Setiap modul (sub- 
direktori) akan mengandung resource 
(skrip PHP). 

Setiap aplikasi Nolkode akan memiliki 
satu kelas utama. 

Setiap aplikasi Nolkode akan memiliki 
satu skrip utama (lib/application.php), 
satu file konfigurasi sederhana (conf. 
php) dan satu skrip wrapper (index. 
php). 

Nolkode datang dengan beberapa pro- 
sesor: ACL, DB, AUTH, CHART, ER- 
ROR, FTEXT, LOGGER, REPORT, SYS, 
UI dan XML. Untuk membuat prosesor 
tersebut, panggillah method untuk 
membuat prosesor yang diinginkan dari 
kelas utama aplikasi Anda. Hanya, ada 
catatan bahwa ada prosesor yang oto- 
matis telah dibuatkan untuk Anda. An- 
da tidak perlu secara manual membuat 
processor tersebut. 


Contoh pemanggilan prosesor: 
$site -> error -> register 


(123456, 


‘My error message’); 


Dari contoh tersebut, $site adalah kelas 


utama aplikasi Anda, error adalah prosesor 
ERROR, dan register() adalah method dari 
prosesor ERROR untuk mendaftarkan kode 
dan pesan kesalahan baru. 


Struktur direktori aplikasi Nolkode 
Aplikasi Nolkode harus memiliki direktori- 


direktori berikut ini: 


64 


direktori lib (untuk menyimpan appli- 
cation.php dan Nolkode). Skrip appli- 
cation.php akan menurunkan kelas dari 
kelas dasar (base class) Nolkode (Jib/ 
nolkode/lib/main.php) dan akan me- 
manggil konstruktor dari kelas utama 
Nolkode. Skrip application.php adalah 
skrip utama yang akan mengandung 
struktur halaman web Anda beserta lay- 
outnya. Anda bisa mendefinisikan satu 
fungsi (misal: create page()) yang akan 
memanggil semua fungsi layout halaman 
web Anda, dan fungsi tersebut akan di- 


INFOLINUX 08/2005 


panggil oleh skrip wrapper Anda, index. 
php. 


@ direktori log (untuk menyimpan logfile). © 


Apabila Anda tidak mempergunakan 
logging ke file, maka direktori ini tidak 
harus ada. Namun, apabila Anda mem- 
pergunakan logging ke file, maka direk- 
tori ini harus bisa ditulisi oleh user yang 
menjalankan web server. 

@ direktori modules (mengandung semua 
modul yang digunakan dalam aplikasi 
Anda, setiap modul akan disimpan 


dalam direktori masing-masing). Direk- @ 


tori ini harus mengandung paling tidak 
satu direktori sebagai modul home (na- 
ma default adalah home, bisa diganti). 
Setiap modul harus menuruti struktur 
modul aplikasi Nolkode. 

@ direktori share (untuk menyimpan file 


hasil generasi nolkode, seperti chart). © 


Apabila Anda tidak mempergunakan 
chart, maka direktori ini tidak harus ada. 
Namun, apabila Anda mempergunakan 
chart, maka direktori ini harus bisa di- 


key deskripsi 
resource — | nama modul 
desc deskripsi modul (akan tampil di menu) | string 
priority urutan pada menu, semakin kecil bilangan 
akan diletakkan semakin pertama. 
url url ke modul, relatif dari direktori 
aplikasi 
show tampilkan modul ini atau tidak 
dalam menu 
slot di slot mana modul ini akan array 
dijalankan 
guest only | apakah modul ini hanya 
diperuntukkan bagi guest? 
guest ok | apakah modul ini bisa diakses 
oleh guest? 
sub resource, Skrip-skrip yang akan 


didaftarkan di modul ini 
( 


tulisi oleh user yang menjalankan web 
server. 

direktori themes (repositori theme). 
Direktori ini harus mengandung paling 
tidak satu direktori dengan nama direk- 
tori default, yang dimaksudkan sebagai 
theme default. Setiap direktori theme 
harus mengandung paling tidak dua file 
CSS dengan nama file style.css dan style 
print.css. CSS pertama untuk menangani 
media screen, yang kedua untuk media 
printing. 

Skrip conf.php (konfigurasi utama ap- 
likasi). Skrip ini akan di-reguire() oleh 
setiap resource (skrip PHP). Skrip ini 
akan mengandung deklarasi kelas utama 
aplikasi Anda, dengan membuat kelas 
application baru (contoh: $site = new 
application test ):). 

Skrip index.php (skrip wrapper utama). 
Sebagai catatan, karena merupakan 
wrapper script, file ini mungkin hanya 
berisikan dua atau tiga baris kode. Semua 
struktur halaman Anda akan disimpan di 


nilai yang mungkin 
alphanumeric, spasi tidak diizinkan 


path, sebagai contoh “modules/logout/” 


boolean, true atau false 


boolean, true atau false 
boolean, true atau false 


associative array, sebagai contoh: 
“sub” => array 


“index” => array 


( 


“url” => “modules/samplel/index.php”, 


), 


“jndex2” => array 


( 


“desc” => “HTML Test”, 
“url” => “modules/samplel/index2.php”, 
“show” => true, 


); 
E 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





lib/application.php. Skrip ini umumnya 
hanya akan memanggil satu fungsi yang 
diekspor oleh lib/application.php (seb- 
agai contoh create_page()). 


Struktur modul aplikasi Nolkode 

Setiap modul aplikasi Nolkode yang dis- 

impan di dalam direktori modules harus 

menuruti aturan-aturan berikut ini: 

@ Setiap modul harus memiliki setidaknya 
dua skrip: init.php dan index.php. Skrip 
init.php akan mengandung metadata 
modul dan skrip index.php akan ber- 
fungsi sebagai skrip utama dalam modul 
tersebut. 

@ Skrip init.php akan mengandung satu as- 
sociative array dengan nama $nolkode 
resource. Berikut ini adalah key-key yang 
digunakan dalam $nolkode_resource: 


Aturan resource Nolkode 


Setiap resource (skrip dalam modul 
Nolkode) harus menuruti aturan-aturan 
berikut ini: 

@ Pertama-tama, setiap resource harus me- 
reguire konfigurasi utama aplikasi Anda 
(sebagai contoh: conf.php) 

@ Setelah itu, harus memanggil evaluate 
reguest() method dari prosesor ACL. Ini 
akan membatasi akses dari lokasi/user 
yang tidak diizinkan. 

@ Konten bisa dibuat setelah itu. 


Contoh langkah pembuatan aplikasi Nolkode 

Berikut ini adalah contoh langkah pembua- 

tan aplikasi Nolkode: 

@ Membangun struktur direktori dasar. 

@ Membangun skrip utama aplikasi (lib/ 
application.php). 

@ Membangun konfigurasi utama aplikasi 
(conf.php). 

@ Membangun skrip wrapper (index.php). 

@ Membangun modul-modul. 


Sekilas tentang slot 

Bayangkanlah Anda diminta untuk mem- 
buat sebuah puzzle. Anda bisa memotong 
sendiri potongan-potongan puzzle tersebut 
sesuai keinginan Anda. Setiap potongan 
puzzle tersebut adalah slot di Nolkode. Na- 
mun, di Nolkode, setidaknya Anda harus 
memiliki sebuah potongan puzzle “slot” 
utama, yaitu slot content. Selebihnya, 
terserah Anda, Sang Pembuat Puzzle. 


Secara umum, slot adalah pembagian vir- 
tual area kerja Anda (halaman web Anda). 
Umumnya, struktur halaman sederhana akan 
memiliki lima slot: top, bottom, left, right, 
dan content. Umumnya, slot left digunakan 
untuk menampilkan loginbox (apabila be- 
lum login) dan informasi user (apabila telah 
login). Sementara, slot right digunakan untuk 
menampilkan kalender dan lain sebagainya. 
Slot top digunakan untuk menampilkan 
nama aplikasi (nama situs), tanggal, iklan, 
dan lain sebagainya. Slot botttom digunakan 
untuk menampilkan hak cipta, feedback link, 
dan lain sebagainya. Dan, slot content, digu- 
nakan untuk menampilkan konten utama. 

Di Nolkode, Anda bisa membuat se- 
banyak mungkin slot yang Anda inginkan, 
hanya jangan lupa untuk menspesifikasikan 
pada array slot di init.php setiap modul un- 
tuk memberitahu di slot mana saja modul 
Eksekusi slot 
dapat dilakukan pada lib/application.php 


tersebut akan dieksekusi. 
Anda dengan memanggil fungsi. 


Contoh aplikasi sederhana 
Inolkode sample 

Pada contoh aplikasi sederhana ini, kita 
akan membahas contoh pertama yang diser- 
takan dalam distribusi Nolkode. Contoh ap- 
likasi ini akan mengandung hampir semua 
prosesor Nolkode seperti: UI, Ftext, XML, 
Error, Sys, Chart dan Logger. Semua proces- 
sor yang dibahas akan mengandung contoh 
sederhana untuk mendemonstrasikan seba- 
gian dari kemampuan processor tersebut. 
Untuk membuat contoh ini sederhana, kita 
belum membahas tentang database, report 
dan autentikasi. Pembahasan database dan 
teman-temannya dapat ditemukan pada 
contoh kedua yang didistribusikan bersama 
Nolkode. 

Pembahasan UI mengandung contoh 
semua widget yang didukung oleh Nolkode. 
Pembahasan Ftext akan membahas dukun- 
gan mendasar Ftext, dilengkapi dukungan 
external variabel. Pembahasan XML akan 
mengandung konversi XML ke array, dan se- 
baliknya. Pembahasan error akan mengand- 
ung cara mendaftarkan kode dan pesan error 
sederhana, beserta cara menampilkan error 
tersebut. Pembahasan sys akan mengandung 
contoh menerjemahkan bilangan ke bahasa 
Inggris dan Indonesia. Pembahasan Chart 
akan mengandung contoh chart sederhana, 


www.infolinux.web.id 





Nolkode 





dengan dukungan multiple data. Dan, pem- 
bahasan tentang logger akan mengandung 
contoh pembuatan log entry ke file. 

Dengan mempelajari contoh aplikasi ini, 
developer akan langsung bisa membangun 
aplikasi Nolkode yang sesungguhnya. Un- 
tuk source code selengkapnya, Anda bisa 
mendownload arsip Nolkode. 


Struktur direktori Inolkode sample 
adalah 
lnolkode sample: 
direktori lib 
direktori log 


Berikut ini struktur direktori 


direktori modules 
direktori share 
direktori themes 
skrip conf.php 


skrip index.php 


Kita akan membahas satu per satu skrip 
yang digunakan dalam aplikasi ini: 


skrip utama: lib/application.php 
<?php 


require_once (“nolkode/lib/ 
main.php”); 


class application extends 
nolkode 
{ 

var $_name; 

var $_version; 

Var $ doc; 


function application 

($app_name) 

{ 
$this -> _name = 
PelOjol WEcteEVele s 
$this -> _version = 
L 
$this -> _doc = 
“application: 


$this -> app_name 
$app_name; 

$this -> nolkode(); 
$this -> logger -> set_ 
logger_parameter(1, 

LOG FILE); 


INFOLINUX 08/2005 65 





Nolkode 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








function create header() 
{ 
echo “<div style=’ 
border: 1px solid 
green; background: 
#ccf395; padding: 
OUD. 
echo $this -> ui -> 
title; 
echo “</div>”; 


function create_footer() 


{ 
i 


function create page() 
{ 
$this -> engine_ 
start: 
$this -> ui -> 
set_title(“Welcome to 
my page”,true); 


echo -divi alas 
"slot topi =p; 
$this -> create_ 
header(); 

echo “</p></div>\n”; 


echo “<div class=\ 
"slot lefte; 
echo “<div class=\ 
"menu >”; 

echo $this -> ui -> 
create_menu(MENU_UP_TO_ 
BOTTOM); 

echo “</div>\n”; 
$this -> process_ 
slot(“left): 

echo “</div>\n”; 


$r_mod = “7; 

if (isset($ REQUEST 
[‘mod’])) $r_mod = 
$ REQUEST mod: 1); 
echo “<div class=\ 
“slot contenti >”; 
$this -> process_ 
module($r_mod) ; 
echo “</div>\n”; 


echo “<br clear=al1>\ 


66 INFOLINUX 08/2005 


ie 

echo “<div class=\ 
‘slots bottom. =p: 
$this -> create_ 
footer(); 

echo “</p></div>\n”; 


$this -> engine_stop(); 


?> 


Penjelasan kode: 

@ Pada konstruktor, kita memanggil kon- 
struktor orang tua, yaitu nolkode(), se- 
bagai aturan dari aplikasi Nolkode 

@ Kita membangun dua fungsi, yaitu cre- 
ate header() dan create footer(), ma- 
sing-masing ditujukan untuk pembuatan 
header dan footer. Kedua fungsi tersebut 
kemudian dipanggil oleh create pagel(). 

@ Fungsi create page() adalah fungsi yang 
diekspor ke skrip wrapper kita. Fungsi ini 
pada awalnya akan memanggil method 
engine start() dan pada akhirnya akan 
memanggil method engine stop() milik 
kelas utama Nolkode (yang telah kita tu- 
runkan, sehingga menjadi method kita 
juga). Di dalam method create pagel) 
ini, kita memanggil juga method pro- 
cess slot() untuk mengeksekusi slot 

dan method process module() untuk 

mengeksekusi modul (yang disimpan di 

dalam direktori modules). 


Konfigurasi utama: conf.php 

<?php 
require_once (“lib/ 
application. pnp’); 
$s = new application(“test1”): 


$s -> create_ftext(); 
$s -> create xm1(): 


$s -> create_chart(); 


$s -> ui -> set theme 
(“default”); 


?> 
Penjelasan kode: 


@ Di konfigurasi ini, pertama-tama kita 
akan membangun kelas aplikasi baru 


www.infolinux.web.id 


(new application). Kelas application() 
telah didefinisikan di dalam lib/applica- 
tion.php. 

@ Setelah itu, kita membuat prosesor ftext, 
xml dan chart 

@ Tak lupa, kita mengatur theme default 
untuk aplikasi kita 


Skrip wrapper: index.php 
<?php 


require_once(“conf.php”) ; 
$s -> create_page(); 
> 


Penjelasan kode: 

Seperti disebutkan sebelumnya, index.php 
hanyalah berfungsi sebagai wrapper semata. 
Di dalam skrip ini, kita hanya memanggil 
method create_page() yang telah diekspor 
oleh lib/application.php. 


Setelah pembahasan skrip-skrip aplikasi, 
kita akan melanjutkan pada pembahasan 
modul. Yang pertama dibahas adalah modul 
home, sebagai salah satu modul yang paling 
sederhana: 


module home 
Berikut ini adalah isi init.php modul home: 
<? 


$nolkode_resource = array( 

“resource” => “home”, 
“desc” => “Home”, 
“priority => p, 
“url” => “modules/home/”, 
“show” => true, 
“slot” => array(“content”), 
“guest_ok” => true, 
“sub => array ( 

“jndex” => array( 

“url” => “modules/home/ 


index.php”, 
“show” => true, 
J 
15 
); 
?5 
Penjelasan kode: 


@ Seperti yang kita ketahui, modul home 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





umumnya ditempatkan paling atas 
dalam menu, oleh karena itu, kita beri- 
kan priority 0. 

@ Key guest ok juga kita set true karena 
umumnya, home bisa juga diakses oleh 
user. 

@ Modul ini hanya memiliki satu resource, 


yaitu index.php. 


Berikut ini adalah isi index.php: 

<? 
require(“conf.php”) ; 
$s -> acl -> evaluate_ 
request($_SERVER[ “REMOTE 
ADDR’ ],” home” ,” index”) ; 


echo “Welcome to Nolkode 
Sample 1”; 
?> 


Penjelasan kode: 

@ Seperti disebutkan dalam aturan, re- 
source Nolkode pertama-tama harus 
me-require konfigurasi utama, sebagai 
contoh adalah conf.php. 

@ Setelah itu, pemanggilan method eva- 
luate_request() dari prosesor ACL harus 
dilakukan untuk mencegah akses yang 
tidak diijinkan. Method ini membutuh- 
kan tiga parameter. Yang pertama adalah 
alamat IP pengunjung. Yang kedua 
adalah modul, dan yang terakhir adalah 
resource yang bersangkutan. 

@ Terakhir, barulah kita menuliskan kon- 
ten dari resource tersebut. 


Modul home pun telah selesai. Berikut- 
nya, kita akan melanjutkan pembahasan ke 
module sample3, yang merupakan modul 
yang dieksekusi pada slot non content (slot 


left). 


module sample3 
Berikut ini adalah isi init.php modul : 
<? 


$nolkode_resource = array( 
“resource” => “sample3”, 
“desc” => “sample2”, 
“Priority “== 9) 
“url” => “modules/sample3/”, 
“show” => true, 
“slot” => array(“left”), 
“guest_ok” => true, 


“sub” => array ( 

“index” => array( 
“url” => “modules/ 
sample3/index.php”, 
ye 


Penjelasan kode: 

Seperti yang diketahui, modul ini dieksekusi 
pada slot non-content, yaitu slot left. Perha- 
tikanlah key slot pada $nolkode_resource 


Berikut ini adalah isi dari index.php: 
<? 
require(“conf.php”) ; 
$s -> acl -> evaluate_ 
reguest($ SERVERI “REMOTE 
ADDR’ ],” sample2”,”index”); 
echo “<br><br><br>” ; 
echo “Hi, from applet’; 
?5 


Penjelasan kode: 

Anda bebas menuliskan apa saja yang di- 
inginkan pada index.php ini. Hanya, beri- 
kan CSS yang bersesuaian dan pastikan slot 
kiri Anda tampil bagus, tidak melewati batas 
dan lain sebagainya. 


Setiap modul pada dasarnya sangat mi- 
rip dengan kedua modul tersebut. Hanya, 
umumnya, modul memiliki lebih dari satu 
resource, tidak hanya memiliki index.php 
seperti pada contoh-contoh tersebut. Seb- 
agai contoh adalah modul sample2. 


modul sample2 
Berikut ini adalah init.php dari modul sam- 
ple2 (key desc dan show pada sub): 
<? 
$nolkode_resource = array( 
“resource” => “sample2”, 
“desc” => “UI”, 
“priority ~ 2, 
“url” => “modules/sample2/”, 
“show” => true, 
“slot” => array(“content”), 
“guest ok” => true, 
“sub” => array ( 
“index” => array ( 
“url” => “modules/ 
sample2/index.php”, 


www.infolinux.web.id 





Nolkode 





J, 
“jndex2” => array( 
“desc” => “Basic 
Widget”, 
“url” => “modules/ 
sample2/index2.php”, 
“show” => true, 
yi, 
[...dipotong...source lengkap 
bisa dilihat pada source] 
“index19” => array( 
“desc” => “Extra: 
Passwdbox”, 
“url” => “modules/ 
sample2/index1@.php”, 
“show” => true, 


Penjelasan kode: 

@ Setiap resource juga bisa memiliki atribut 
show, ataupun desc. Show akan menen- 
tukan apakah suatu resource dimasuk- 
kan ke dalam menu atau tidak. Semen- 
tara, desc akan digunakan sebagai label 
pada menu. 

@ Setiap tulisan Extra pada desc resource 
merupakan widget ekstra yang datang 
bersama Nolkode. 


Kapankah menu dibuat? Apabila Anda 
memperhatikan create page() pada skrip 
lib/application.php, Anda bisa melihat bah- 
wa kita telah memanggil pembuatan menu 
dengan method create menu() milik pro- 
sesor UI. Saat ini, hanya tersedia satu jenis 
menu yaitu menu yang dibuat dari atas ke 
bawah, dengan dukungan sub menu. 

Demikianlah pembahasan tentang be- 
berapa modul Inolkode sample. Secara 
umum, Anda akan memfokuskan diri pada 
pembuatan modul-modul begitu Anda 
telah membangun struktur halaman dan 
skrip-skrip lainnya. Modul-modul tersebut 
nantinya bisa dikopikan dengan mudah ke 
aplikasi lain. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita. 
Bagi Anda yang ing in membangun aplikasi 
web dengan mudah dan cepat mempergu- 
nakan bahasa PHP, Anda bisa mencoba 
Nolkode. Selamat mencoba! Â 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 08/2005 67 





Squid Proxy Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Step By Step 


Konfigurasi Squid Proxy 
dengan Berbagai Studi K 


Bagian 1 dari 2 Artikel 









Proxy Server adalah server yang berguna sebagai perantara antara client dengan server 
gateway sebelum berhubungan ke Internet. Dengan adanya proxy server ini, maka url / 
situs yang sering di-browsing akan semakin terasa semakin cepat terakses oleh user, 
karena telah disimpan di dalam cache proxy. Selain itu, proxy server juga memiliki fungsi 
lainnya, di antaranya autentifikasi user, memblok situs, memblok banner, dan lain-lain. 


agi para administrator warnet 
B= kantor, pasti pernah berpikir 

bagaimana caranya agar loading 
situs yang dibuka oleh user terasa lebih 
cepat, dapat memblok situs-situs porno 
yang sering membawa spyware, membatasi 
ukuran download file user, autentifikasi user 
mana saja yang diperbolehkan browsing, 
me-redirect suatu situs porno ke situs yang 
lain, dan sebagainya. 

Jika itu permasalahannya, maka jawaban- 
nya adalah si administrator dapat membuat 
sebuah mesin proxy server untuk menjem- 
batani hubungan dari Internet ke user. Me- 
sin proxy ini akan bertindak sebagai pemfil- 
ter paket yang datang dari Internet, baik itu 
melalui port http atau ftp, sebelum sampai 
ke user. Salah satu software proxy terbaik 
yang ada di GNU/Linux adalah Sguid. Sguid 
adalah software proxy server open source 
dengan banyak fitur. 

Pada artikel kali ini, penulis akan 
menjelaskan cara konfigurasi Sguid untuk: 
1. Memberi hak akses Internet agar hanya 

dapat digunakan oleh komputer dengan 

nomor IP tertentu. 
2. Memblok situs terlarang secara manual. 
3. Memblok situs terlarang dengan meng- 
gunakan program redirector Sguid- 
Guard. 


68 INFOLINUX 08/2005 


4. Memblok banner menggunakan redirec- 
tor adzap. 

5. Membatasi ukuran file (kuota) yang 
bisa di-download oleh user pada interval 
waktu tertentu. 

6. Autentifikasi user. 

7. Transparant Proxy. 


Adapun distro yang dipakai penulis 
dalam menyusun penulisan ini adalah Fe- 
dora Core 3, dan seharusnya dapat di terap- 
kan juga pada pengguna distro lainnya. 
Untuk mempersingkat waktu, silakan baca 
langkah-langkahnya di bawah ini: 


Instalasi Sguid Proxy Server 

@ Instalasi software Sguid Proxy Server 
dapat dilakukan dari source ataupun 
yang sudah berbentuk binary. Untuk pe- 
tunjuk instalasi Sguid dari source dapat 
Anda lihat pada file INSTALL yang ter- 
dapat pada tarball sguid. 

@ Diasumsikan Anda sudah menginstalla- 
sikan Fedora Core 3 di komputer Anda. 
Dan bagi pengguna distro lain, Anda 
tinggal menyesuaikan langkah-lang- 
kahnya saja. 

@ Selanjutnya adalah lihat di Sistem Linux 
anda, apakah Sguid sudah terinstalasi di 


Sistem Linux Anda. 


www.infolinux.web.id 


@ Check dengan mengetikkan perintah di 
bawah ini dari konsole : 
# rpm -ga | grep sguid 


@ Jika sudah ada, lanjut ke bagian konfi- 
gurasi, jika belum ada, ikuti langkah in- 
stallasi sguid di bawah ini. 

@ Masuk ke Menu Utama, System Settings, 
Add/Remove Application. Masukkan 

password root Anda. 

Setelah tampil menu Add or Remove 

Packages, lihat dibagian Servers, lalu klik 

bagian Web Server, klik Details, lalu check 

di bagian software sguid. 

Klik tombol Update. Masukkan CD se- 


suai dengan permintaan installer. 


Konfigurasi sguid proxy server 
Selanjutnya kita akan mulai mengonfigurasi 
sguid, pertama, buat direktori cache. 
(Catatan : tanda # berarti perintah dijalan- 
kan oleh root user). 

# cd / 

# mkdir /cache 

# chown sguid.sguid /cache -Rf 


Setelah membuat direktori /cache, se- 
lanjutnya kita mulai mengonfigurasikan 
sguid. 

# cd /etc/sguid 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





# mv squid.conf squid.conf.bak 
# touch squid.conf 
# chmod 649 squid.conf 


Berikutnya, penulis akan menjelaskan 
konfigurasi squid sesuai dengan kriteria 
yang telah penulis jelaskan. 


1. Konfigurasi Sguid untuk membatasi 
hak akses Internet agar hanya dapat 
digunakan oleh komputer dengan nomor 
IP tertentu. 
Studi Kasus : 
Misalkan di suatu PT XYZ terdapat tiga buah 
divisi. Sebut saja divisi perusahaan tersebut 
dengan DivisiA, DivisiB, dan DivisiC. 


@ DivisiA memiliki IP range antara 
192.168.0.20 — 192.168.0.60 

@ DivisiB memiliki IP range antara 
192.168.0.61 — 192.168.0.100 

@ DivisiC memiliki IP range antara 


192.168.0.101 — 192.168.0.140 


Persyaratannya : 

1. PT XYZ ingin agar DivisiA dan DivisiB 
memiliki hak akses ke Internet. 

2. PT XYZ ingin agar DivisiC tidak memi- 
liki hak akses ke Internet. 

3. Komputer salah seorang staf yang ada di 
divisi C, yang memiliki IP 192.168.0.130 
dibolehkan memiliki hak akses ke Inter- 
net. 


Untuk memenuhi persyaratan tersebut, 
cobalah untuk mengedit file sguid.conf, 
seperti di bawah ini : 

# vi sguid.conf 


# port (bagian ini berisikan 
port yang akan digunakan oleh 
sguid) 

http port 3128 

icp port 3130 

tcp outgoing address 9.8.9.8 
udp_incoming_address 9.0.0.9 
udp_outgoing_address 9.0.0.9 


# cache_peer (bagian ini 
berisikan hubungan proxy server 
yang ada dilokal ke server # 
proxy lainnya. Hubungan ini 
terdiri atas dua jenis yaitu 
parent dan sibling). 

# Sesuaikan atau tanyakan alamat 


cache_peer ini sesuai dengan ISP 
yg anda gunakan. 

cache peer proxies.telkom.net.id 
parent 80989 3139 default 

cache peer proxy-sby.telkom.net. 
id sibling 8989 3139 round-robin 


# memory (bagian ini berisikan 
besarnya memori yang akan 
digunakan oleh sguid 

# untuk menyimpan in transit 
object dan hot object). 

# Besar angka yang aman dipakai 
adalah % dari jumlah memori yang 
ada. 

cache mem 32 MB 


# direktori (bagian ini 
berisikan tentang direktori yang 
akan digunakan sebagai tempat 
penyimpanan cache/ objek website 
sguid). 

# Maksud perintah dibawah ini 
adalah : pertama jenis file 
system yang dipakai adalah ufs, 
lalu /cache adalah nama 
direktorinya. Ukuran cache 
sebesar 1000 MB, lalu 16 dan 256 
adalah jumlah direktori yang 
terdapat di dalam /cache pada 
level 1 dan 2. 

cache dir ufs /cache 1909 16 256 


# log (bagian ini berisikan 
tentang lokasi file log yang 
akan digunakan sguid). 

cache access log /var/log/sguid/ 
access.log 

cache log /var/log/sguid/cache. 
log 

cache store log /var/log/sguid/ 
store.log 

Client netmask: 255.259. 259.0 
unlinkd program /usr/1ib/squid/ 
unlinkd 


#refresh pattern 


refresh_pattern Stp: 1449 
20% 180080 

refresh_pattern ‘gopher: 1449 
Ø% 1440 

refresh_pattern ; n 
20% 4320 


www.infolinux.web.id 





Squid Proxy Server 





# acl definisi (bagian ini 
berisikan batasan-batasan yang 
akan dilakukan oleh server 
squid). 

# Dan bagian ini adalah inti 
dari penerapan kebijakan yang 
ada di proxy server 

acl all sro 9.0. 0.0/0.0. 0g 
acl manager proto cache_object 
acli localhost sre 127 0.0 1/2595: 
BOs SS S, 

acl SSL_ports port 443 563 

acl Safe ports port 89 21 443 
5603 7/0 219 1925 605535 

acl Safe ports port 289 

# http-mgmt 

acl Safe ports port 488 

# gss-http 

acl Safe ports port 591 

# filemaker 

acl Safe_ports port 777 

# multiling http 

acl CONNECT method CONNECT 

acl divisia src 192.168.ø.2ð- 
192 168 000/5572557 295255 
acl divisib sre 192.168.90.61- 
192. 168 0 007 255.255.255.255 
acl divisic sre 192.168.0.101- 
192 1689 0. 1A07 255.255.255.255 
acl udinc sre 1927163870 51307255, 
ZOO A S, 


# rule (bagian ini berisikan 
keterangan untuk membiarkan atau 
menolak bagian acl 

# yang telah dibuat). 
http_access allow manager 
http_access allow localhost 
http access allow udinc 
http_access allow divisia 
http_access allow divisib 
http_access deny divisic 
http_access deny !Safe_ports 
http_access deny CONNECT !SSL_ 
ports 

http_access deny all 


#http_reply_access 
http_reply_access allow all 


# icp access 
icp_access allow all 


INFOLINUX 08/2005 69 





Squid Proxy Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








# display message 

cache_mgr supriyanto@infolinux. 
co.id 

cache_effective_user squid 
cache_effective_group squid 
visible_hostname infolinux.co.id 


Setelah itu Save, dan restart service squid 
untuk melihat perubahan yang telah dilaku- 
kan. 

# service squid restart 


Sekarang coba tes, apakah setting-an 
yang telah anda simpan telah berhasil. 
Caranya, masukkan dahulu setting HTTP 
proxy dan portnya di web browser user Di- 
visi C. Di Mozilla Firefox Anda bisa men- 
setting-nya dari menu Edit, Preferences. Di 
Tab General, klik Connection Settings. Isi- 
kan HTTP Proxy dan Port-nya, sesuai de- 
ngan IP server proxy Anda dan port proxy 
yang digunakan. 

Jika komputer dengan IP divisi C kecu- 
ali komputer yang memiliki IP 192.168.0.30 
tidak bisa membuka halaman situs, berarti 
langkah-langkah yang anda lakukan sudah 
benar. Coba juga di salah satu user yang ada 
di DivisiA atau DivisiB, jika user ini bisa 
membuka halaman situs berarti tidak ada 
masalah pada konfigurasi squid yang telah 
dibuat, atau dengan kata lain Anda telah 
berhasil men-setting squid untuk kasus 
pertama. 


2. Memblok situs terlarang secara manual. 
Studi kasus: 

PT XYZ memiliki suatu problem di mana 
banyak karyawannya yang “dewasa” suka 





Connection Settings 


r Configure Proxies to Access the Internet - 
() Direct connection to the Internet 
C) Auto-detect proxy settings for this network 
(®) Manual proxy configuration 
| JUse the same proxy for all protocols 
HTTP Proxy: {192.168.04 
SSL Proxy: || 
ETP Proxy: 





Gopher Proxy: 
SOCKS Host: | 
(OSOCKS v4 @)SOCKS v5 
No Proxy for: | 
Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24 
() Automatic proxy configuration URL: 


| 





| Cancel ) [ 





Sesuaikan dengan settingan IP proxy server anda. 


70 INFOLINUX 08/2005 


membuka situs-situs porno pada waktu 
jam kerja. Hal ini tentunya membuat risih 
beberapa pegawai lainnya dan dapat menu- 
runkan image perusahaan. Maka dari itu, 
PT XYZ ingin membuat suatu aturan untuk 
pemfilterannya yang datang dari Internet 
sebelum sampai ke user. 


Persyaratannya: 

1. PT XYZ ingin agar semua komputer Di- 
visi A dan Divisi B yang terhubung ke In- 
ternet tidak dapat mengakses situs-situs 
terlarang yang telah didefinisikan oleh 
administrator. 

2. PT XYZ ingin agar beberapa komputer 
yang ada diDivisi A yang memiliki range 
IP dari 192.168.0.20 — 192.168.0.30 dapat 
mengakses ke situs apa saja yang ada di 
Internet (tidak termasuk ke dalam per- 
syaratan 1). 

3. PT XYZ menginginkan juga IP situs por- 
no tersebut juga diblok. Karena biasanya 
jika si user sudah ahli, maka hanya de- 
ngan mengetikkan alamat IP-nya lang- 
sung di kolom alamat Url yang ada di 
web browser, situs porno tersebut tetap 
dapat diakses. 

4. PT XYZ menginginkan juga agar kali- 
mat-kalimat yang berbau porno, yang 
dimasukkan oleh user melalui search 
engine atau alamat situs, dapat langsung 
terblok oleh proxy server. 


Untuk memenuhi persyaratan tersebut, 
cobalah untuk mengedit file sguid.conf, 
seperti di bawah ini : 

# vi sguid.conf 


# acl definisi (bagian ini 
berisikan batasan-batasan yang 
akan dilakukan oleh server 

# squid). 

# Dan bagian ini adalah inti 
dari penerapan kebijakan yang 
ada di proxy server 

acl domainterlarang dstdomain “/ 
etc/squid/domain-terlarang.txt” 
acl kataterlarang url_regex -i 
“/etc/sguid/kata-terlarang.txt” 
acl ipterlarang dst “/etc/sguid/ 
ip-terlarang.txt” 


www.infolinux.web.id 


acl myNet sre 1921680 07/2595. 
Lao 203 

acl all sre 9.0 00/00 0g 
acl manager proto cache_object 
ach localhost Sire LAM SS: 
ZOE A OS, 

acl SSL_ports port 443 563 

acl Safe ports port 89 21 443 
5603/0 219 1925 05535 

acl Safe ports port 2898 

# http-mgmt 

acl Safe ports port 488 

# gss-http 

acl Safe ports port 591 

# filemaker 

acl Safe_ports port 777 

# multiling http 

acl CONNECT method CONNECT 

acl divisia sre 192.168.09.20- 
192.168.000 ella Maen alan 255 
acl divisib sre 192.168.09.61- 
192. VOG2 02 10072552 Ala ala las 
acl divisic src 192 160507 iG i 
192: 1689.0 14A07 2552255 ..255..255 
acl bebasbuka src 192.168.0.29- 
192. VWOS82 02 307255. 255.255.2595 
acl Udine sire 192 Vlog MY 255, 
ZNO) ojo 5 A95 


# rule (bagian ini berisikan 
keterangan untuk membiarkan atau 
menolak bagian acl 

# yang telah dibuat). 
http_access deny domainterlarang 
!bebasbuka 

http_access deny kataterlarang 
!bebasbuka 

http_access deny ipterlarang 
!bebasbuka 

http_access allow manager 
http_access allow localhost 
http access allow udinc 
http_access allow divisia 
http_access allow divisib 
http_access deny divisic 
http_access deny !Safe_ports 
http_access deny CONNECT !SSL_ 
ports 

http_access deny all 


#http_reply_access 
http_reply_access allow all 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Setelah itu Save, dan buat tiga buah file 
yang bernama domain-terlarang.txt, kata- 
terlarang.txt, dan ip-terlarang.txt di direc- 
tori /etc/squid. 

# cd /etc/squid 

# touch domain-terlarang.txt 

# touch kata-terlarang.txt 

# touch ip-terlarang.txt 

# vi domain-terlarang.txt 

17tahun.com 

www.playboy.com 

www.nude.com 

www.Sex.com 

www. porn.com 

www. hardcore.com 

=> dan seterusnya, yang menurut Anda 
adalah domain situs porno. 

# vi kata-terlarang.txt 

sex 

lesbian 

lolita 

homo 

XXX 

hot 

17tahun 

porn 

=> dan seterusnya, yang menurut Anda adalah 
kata-kata yang menunjuk ke situs porno. 

# vi ip-terlarang.txt 

70.84. 171.179 

216.163 137.3 

64.74.96.243 

209 BET 23 

Ae 21 ole 

216 130 130165 

=> dan seterusnya, yang menurut Anda adalah 
ip-ip yang menunjuk ke situs porno. 


Restart service squid untuk melihat per- 
ubahan yang telah dilakukan. 
# service squid restart 


Test setting-an squid yang telah kita 
buat, misal dari browser mozilla firefox 
yang telah Anda setting dahulu http proxy 
dan port-nya. 

1. Ketikkan di url, www.google.com, lalu 
test dengan mengisikan kalimat sex. Jika 
hasilnya adalah tulisan ERROR, berarti 
squid telah berhasil memblok situs ber- 





| File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


ERROR 


The requested URL could not be retrieved 





Squid Proxy Server 








~@ X > z & (x) A L) http://www.17tahun.com/ (~) IG clanlib for fedora core 


L] Red Hat, Inc. |_| Red Hat Network |Support (Shop (Products (Training 





ERROR: The reguested URL could not be retrieved - Mozilla Firefox 





While trying to retrieve the URL: http:/Avww.17tahun.com/ 
The following error was encountered: 


e Access Denied. 


incorrect. 


Your cache administrator is supriyanto @infolinux.co.id. 


Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is 








| Done 


Generated Wed, 15 Jun 2005 07:18:16 GMT by infolinux.co.id (squid/2.5.S TABLE6) 








Tampilan Access Denied Dari Squid. 


dasarkan kata yang telah anda definisi- 
kan di file kata-terlarang.txt 

2. Ketikkan di alamat url alamat IP suatu 
situs, misal : 70.84.171.179. Jika hasil- 
nya adalah tulisan ERROR, berarti squid 
telah berhasil memblok situs berdasar- 
kan ip yang telah Anda definisikan di file 
ip-terlarang.txt 

3. Ketikkan di alamat url nama suatu situs, 
misal : www.17tahun.com. Jika hasilnya 
adalah tulisan ERROR, berarti squid 
telah berhasil memblok situs berdasar- 
kan nama situs yang telah Anda definisi- 
kan di file domain-terlarang.txt 

4. Test sekali lagi dengan mengetikkan url 
situs yang tidak termasuk ke dalam salah 
satu situs yang diblok. Jika situs terse- 
but dapat diakses berarti settingan squid 
tersebut sudah memenuhi semua per- 
syaratan yang diajukan. 

5. Test di salah satu komputer yang ber-IP 
192.168.0.20-192.168.0.30, jika kompu- 
ter tersebut dapat membuka salah satu 
situs yang di-blok, berarti semua per- 
syaratan sudah terpenuhi. 


Untuk lebih pastinya, Anda dapat men- 
check log squid Anda, untuk memastikan 
apakah situs yang dimaksud telah terblok 
atau belum. 

# tail -f /var/log/squid/store. 
log 
1119498364.368 519 


www.infolinux.web.id 


192, 160, 034 TCR DENTED/ 403° 1393 
GET http://www.17tahun.com/ - 
NONE/- text/html 

1119498365.737 369 
192.168.8.34 TCP_DENIED/4@3 1415 
GET http://www.17tahun.com/ 
favicon.ico - NONE/- text/html 


3. Memblok situs terlarang menggunakan 
program redirector SquidGuard 

Pada studi kasus kedua, Anda telah mem- 
pelajari bagaimana cara memblok suatu 
situs secara manual. Yaitu dengan menam- 
bahkan daftar nama situs, daftar IP situs, 
maupun kalimat secara manual. Mungkin 
kalau jumlah situs yang ingin kita blok ma- 
sih berjumlah puluhan, hal tersebut tidak 
menjadi masalah buat administrator. Tapi 
perlu diingat bahwa jumlah situs jenis ini di 
Internet sangat banyak jumlahnya. Apalagi 
user biasanya masih saja ada yang dapat 
membuka situs porno, entah itu dari link 
yang dia dapat saat surfing maupun dari 
situs-situs hacking yang banyak bertebaran 
di Internet. 

Pertanyaannya, apakah ada program 
yang menyediakan database situs terla- 
rang yang dapat diintegrasikan ke Sguid? 
Jawabannya ada. Anda dapat menggunakan 
salah satu program redirector Sguid yang 
bernama SguidGuard. 

SguidGuard berguna untuk mengindeks 
url-url porno, hacking, drugs, dan lain-lain. 


INFOLINUX 08/2005 7| 





Squid Proxy Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Dengan SquidGuard ini, kita tidak perlu 


bersusah payah lagi mencari dan menulis- 


kan domain-domain porno ke dalam suatu 


file, karena database squidguard sudah me- 


nyediakan puluhan ribu situs porno dan 


yang lainnya, yang didapat melalui scripts 
robots yang dibuat dengan bahasa PERL. 


Untuk lebih jelasnya, penulis akan 


menjelaskan step-by-step pemakaian Squid- 
Guard. 


l. 


Diharapkan Anda telah sukses men- 
jalankan studi kasus pertama dan kedua. 


. Pada studi kasus kali ini berbeda dengan 


kasus sebelumnya. Studi kasus kali ini 
dimisalkan semua komputer yang ada di 
semua divisi PT XYZ termasuk ke dalam 
jaringan yang terkena content filtering 
yang dilakukan oleh SquidGuard. 


. Download terlebih dahulu paket RPM 


SquidGuard untuk Fedora Core 3 pada 
url berikut: 
http://dag.wieers.com/packages/squid- 
guard/ 

Atau Anda dapat mencarinya pada CD 
Majalah InfoLinux edisi ini. 

Install paket tersebut dari konsole. 

# rpm -ivh squidguard-1.2.9- 
Zen Goulet rog. rpm 


. Berikutnya ubah hak akses directory log 


sguidGuard menjadi milik user Sguid. 
# chown squid.squid /var/1og/ 
squidguard -Rf 


6. Berikutnya konfigurasikan squidGuard. Biel 
default { 
pass !adult !drugs all 
redirect 392:http://www. 
eramuslim.com 
tersebut sesuai dengan keinginan anda. } 
# vi /etc/squid/squidguard. } 


conf 


Diasumsikan situs-situs yang termasuk 
dalam database squidguard akan di re- 
direct ke situs http://www.eramuslim. 
com/. Anda dapat merubah alamat url 


Setelah kita konfigurasikan file /etc/ 
squidguard.conf, berikutnya check apakah 
# Konfigurasi ini didapat 
dari http://squidguard.mesd. 
kl2.or.us/ 
# Author By : 
súpriyanto@infolinux.:co.id 


konfigurasi tersebut masih terdapat kesala- 
han atau tidak. 

# /usr/bin/squidguard -v 
SquidGuard: 1.2.9 Sleepycat 
Software: Berkeley DB 4.2.52: 
(March 2, 20904) 

dbhome /var/lib/squidguard 
logdir /var/log/squidguard Kalau masih terdapat pesan kesalahan, 
betulkan konfigurasi sguidguard.conf terse- 


dest adult 4 but sampai benar. 


log adult 1. Berikutnya edit file squid.conf pada ba- 
domainlist adult/ gian redirect program sehingga seperti di 
domains bawah ini : 

urllist adult/urls # vi /etc/squid/squid.conf 


dest drugs { # log (bagian ini berisikan 








root@ WS034:- 





| File Edit View Terminal Tabs Help 





Isupriyanto@ws034 ~]$ ls 
072005 Desktop Laporan training csm.pdf 
082005 download. txt latihan. tar.gz 








| root@ws034:~ 


log drugs tentang lokasi file log yang 
domainlist drugs/ akan digunakan sguid). 
domains cache access log /var/log/ 
urllist drugs/urls sguid/access.log 
} cache_log /var/log/squid/ 
cache.log 
cache store log /var/log/ 
si squid/store.log 


client netmask 255.255.255.9 
unlinkd_program /usr/1ib/ 


supnyanto@w 





Photo Berwarna. jpg 
Project 1 


azureus E771P-CRT-front(1).jpg mysgl auth.c Quantum Cryptography.doc S GUI d/unlinkd 

BackupGw email.txt mysql_auth.o Release RUPST 1 Jun 2005.doc 

backup.sgl erwiensy. jpg mysgldemo Signature.txt 

before-384x288. jpg foto. jpg mysgldemo.c testing 

BNS Solution 1.pdf fstab.rtx Oreilly Postfix The Definitive Guide Ebook-Lib.chm test.txt # redi rect program ( bagi an i ni 
coba. jpg images. jpeg Perbandingan Software.ods world.sql 


contoh. txt 


kuisoner.doc 


{[supriyanto@ws034 ~]$ vi download. txt 
[supriyanto@ws034 ~]$ su - 

Password: 

(root@ws034 ~]# tail -f /var/log/squid/access. log 


1118818883. 640 


Perbandingan Software.sxc 


1767 127.0.0.0 TCP_MISS/200 388 GET http://linuxtoday.com/RealMedia/ads/adstream_1lx.cgi/intm/news/www. linuxt 


berisikan program tambahan 
yang akan digunakan 
# untuk meningkatkan kinerja 


oday.com/index/461345428/cp5/0asDefault/Branders. 8d/PromotionalGiveaways.htm1/64326432393130663432616664323130? - DIRECT/63.2 
36.73.20 image/gif 


1118818883 . 832 


6.73.20 image/gif 


1118818885 .110 


6.73.20 image/gif 


1118818885 .403 5 
1118818885 . 405 1 


12 
12 


/- text/html 


1118818885 .693 


236.73.20 image/gif 


1118818887 .846 14113 127.0.0.0 TCP_MISS/200 1424 GET http://linuxtoday.com/RealMedia/ads/Creatives/OasDefault/Yahoo_CP_14b/y 


ahoo-shopping_120x60.gif - DIRECT/63.236.73.20 image/gif 


1118818889 .069 


2219 127.0.0.0 TCP MISS/200 388 GET http://linuxtoday.com/RealMedia/ads/adstream_1x.cgi/intm/news/www. linuxt 
oday.com/index/336964078/cp7/OasDefault/Bagpeddler 17a/Promotionalltems.htm1/64326432393130663432616664323130? - DIRECT/63.23 


7.0.0.0 TCP_NEGATIVE_HIT/404 689 GET http://www.infolinux.web.id/images/nada.gif - NONE/- text/html 
7.0.0.0 TCP_NEGATIVE_HIT/404 704 GET http://www. infolinux.web.id/themes/RedHat/images/nada.gif - NONE 


5312 127.0.0.0 TCP_MISS/200 697 GET http://linuxtoday.com/img/tab_bkgd.png - DIRECT/63.236.73.20 image/png 


squid). 

redirect_program /usr/bin/ 
squidguard 
redirect_children 5 


1820 127.0.0.0 TCP_MISS/200 388 GET http://linuxtoday.com/RealMedia/ads/adstream_lx.cgi/intm/news/www.linuxt 
oday . com/index/167342662/cp6/OasDefault/eLearners_3d/OnlineUniversities .htm1/64326432393130663432616664323130? - DIRECT/63.23 


2052 127.0.0.0 TCP_MISS/200 388 GET http://linuxtoday.com/RealMedia/ads/adstream_1x.cgi/intm/news/www. linuxt 
oday.com/index/686533639/cp8/0asDefault/Interland CP 10i/DedicatedHosting.htm1/64326432393130663432616664323130? - DIRECT/63. 


#refresh pattern 
refresh pattern 
20% 18088 


‘ftp: 1449 


1118818889.548 5791 127.0.0.0 TCP_MISS/200 842 GET http://linuxtoday.com/img/srch_bkgd.png - DIRECT/63.236.73.20 image/png 
1118818889.684 5927 127.0.0.0 TCP_MISS/200 566 GET http://linuxtoday.com/img/nav_bkgd.png - DIRECT/63.236.73.20 image/png A z 
1118819896 .178 1 127.0.0.0 TCP_DENIED/403 1393 GET http://www.17tahun.com/ - NONE/- text/html refresh pattern “gopher: 1449 
1118819897.653 397 127.0.0.0 TCP_DENIED/403 1415 GET http://www.17tahun.com/favicon.ico - NONE/- text/html ox 1449 

O 


Amati file access.log sguid untuk melihat status yang terjadi. 


72 


INFOLINUX 08/2005 


refresh pattern . 92094 4320 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





# acl definisi (bagian ini 
berisikan batasan-batasan yang 
akan dilakukan oleh server 

# squid). 

# Dan bagian ini adalah inti 
dari penerapan kebijakan yang 
ada di proxy server 

acl myNet sre 192.168.0207 255 
Mean Ao 

acl all srce Ø.0.0.0/0.0.0. 0 
acl manager proto cache_object 
acM Toca lhos sre 1:7. 00: 
T255. Ads Aga 95 

acl SSi ports port 443 563 
acl Safe ports port 89 21 443 
563 70 210 1025- 05535 

acl Safe ports port 289 

# http-mgmt 

acl Safe_ports port 488 

# gss-http 

acl Safe ports port 591 

# filemaker 

acl Safe_ports port 777 

# multiling http 

acl CONNECT method CONNECT 


# rule (bagian ini berisikan 
keterangan untuk membiarkan 
atau menolak bagian acl 

# yang telah dibuat). 
http_access allow manager 
http_access allow localhost 
http_access deny !Safe_ports 
http_access deny CONNECT 
rSSIports 

http_access deny all 


#http_reply_access 
http_reply_access allow all 


# icp access 
icp_access allow all 


# display message 

cache_mgr 
supriyanto@infolinux.co.id 
cache_effective_user squid 
cache_effective_group squid 
visible_hostname infolinux. 
co id 


2. Restart service squid Anda: 


# service squid restart 


Squid Proxy Server 

















Eramuslim | Depan - Mozilla Firefox 


| File Edit View Go Bookmarks Tools Help Sil 
Ka z > 7 & © A http://20-asian-pics.com/ (~) (el 


L] Red Hat, Inc. L] Red Hat Network |Support (Shop (Products (Training 











BRP ACT Dompet 
(021) 741 4482 ext. 107 
Contact Peson : 


ee fk, SUE ë Iwan : 0818881346, Rahmat : 0815 81913735 





eramusilim — Berita | arket | Konsultasi | Belanja | Kampus | Webmail 


Telusur Arsip: | | Berita Dun >| >f 





Kams, 16 Jumaadil Awwal 1426/23 Juni 2005 





Shortcuts 


POWER 
BOOSTER 
& XPower 


» Terbaru 
» Terpopuler hari ini 


ADVERTORIAL 


Arshey, Advertising Agency 
Syariah 


Ulama Irak Minta Dunia Internasional Selidiki 















Penangkapan Wanita-Wanita Irak oleh 
Tentara AS 


Rabu, 22 Jun 2005 16:5 +0007 







Haihah "Ulama al-Muslimin, ormas Islam Sunni terbesar di 
Irak, mengutuk keras aksi-aksi militer AS sang pencaplok 
yang menangkapi wanita-wanita Irak kemudian menyiksa 
mereka. Karena itu, Haihahmenyerukan organisasi-organisasi 
internasional untuk melakukan penyelidikan independen 
terhadap kasus-kasus penangkapan itu. 


Berita lainnya: 








Persembahan 
MIZAN 






Duria kerja d industri advertising memang 
melenakkan. Beragam produk , jenis klien, acara 
dan pergaulan mampu membius para pelakunya 
untuk selalu aktif dan dinamis dalam mengejar 
karya, biling dan beragam penghargaan, hingga 
kadang menafikan norma-norma relig yang 
seharusnya digunakan sebagai pedoman dalam 












@ Akbar Bantah Pakai DAU Penyeknggarman Haji 
© Maneg PP: Untuk Cegah Kurang Gii, Pemberian ASI Harus Diutamakan 
© Pemerintah Imk Tuding AS Pertambat Penydkan atas Saddam Husen 

© Pejabat Militer AS: Kemungkinan Penarkan Pasukan AS dari Irak Dimulai 









barki pan Maret Tahun Depan 

mera © Sejumlah Tok is ional Melakukan P. T Sina Heating Water 
Berawal dari kegundahan para awak sebuah — okoh Nasona ukan Pertemuan Tertutup di Kediaman Therapy by Re 
advertising agency afiliasi papan atas, Bambang D. Wianto ə 





Cahyono, Vally Kristanti, Ganefi Suherlin dan Gatut 
Cahyad yang ingin bekerja sambil berdakwah 
tentang agama Islam, sekaligus berupaya 

| Waiting for www.eramuslim.com... 








ar Tuliskan kenangan 
“heats m” 











Squid me-redirect situs porno ke Eramuslim.com. 


3. Lihat di daftar proses, apakah kedua pro- ada dalam kategori database situs 


gram redirector squid ini, sudah berjalan squidguard. Sebagai contoh, saya akan 


dengan baik. melihat daftar situs porno yang terma- 
# ps ax | grep squid suk sebagai kategori adult pada squid- 
guard. 

7542 ? Ss Ø:ØØ squid -D # cd /var/lib/squidguard 

7544 ? S Ø:Ø1 (squid) -D 

7546 ? Ss Ø:ØØ (squidguard) masuk ke directory kategori adult 

7547 ? Ss 0:00 (squidguard) # cd adult 

1548 ? Ss Ø:ØØ (sguidguard) # vi domains 

1549 ? Ss @:99 (sguidguard) 

7558 ? Ss 6:08 (squidguard) Coba Anda lihat salah satu situs yang ada 


di file domains, lalu test dibuka dari browser 
Dapat dilihat pada daftar proses di atas, salah satu user. 
bahwa program redirector sguidguard Sebagai contoh, ada situs http://20-asian- 
sudah berjalan. pics.com dalam file domains tersebut. Kita 
Cek juga daftar log sguidguard, apakah akan test apakah sguidguard sudah berjalan 
benar-benar sudah berjalan dengan baik dengan baik atau belum. Caranya: 
atau belum. 
# tail -f /var/log/squidguard/ 


sguidGuard.log 


Ketik http://20-asian-pics.com di brow- 
ser anda. Lalu perhatikan hasil situs yang 
terbuka. 

Jika yang terbuka adalah situs www.era- 
2005-86-23 19:54:47 [4072] 
squidGuard 1.2.ø started 
(1119498886.074) 

2005-86-23 10:54:47 [4072] 
squidGuard ready for requests 
(1119498887 .600) 


muslim.com, berarti squidguard sudah ber- 
jalan dengan baik di sistem anda. Atau de- 
ngan kata lain sudah berhasil untuk meredi- 
rect situs http://20-asian-pics.com menjadi 
situs www.eramuslim.com. 

Sampai disini dahulu pembahasan menge- 
nai konfigurasi Sguid. Bulan depan penulis 
4. Selanjutnya, lihatlah daftar situs-situs akan melanjutkannya dengan studi kasus 
yang ada dalam database squidguard. berikutnya, yaitu studi kasus keempat sampai 
Biasanya daftar situs tersebut di squid- studi kasus ketujuh. Sampai jumpa. Ô 


guard bernama domains dan letaknya Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 08/2005 73 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Menampilkan Kontributor as 
dengan Menarik 


Bagian 2 dari 2 Artikel 





(yg 


NG. 





Di edisi lalu, kita telah melihat bagaimana menyajikan kredit kontributor Linux di interface 
teks dan web. Di edisi ini, kita akan melihat bagaimana menyajikan dalam GUI. 


i artikel ini, kita akan menambah- 
kan Ixcredit gtk.php, script PHP 
untuk menampilkan kredit Linux 


di dalam GUI yang sederhana memanfaat- 
kan PHP-GTK. 


Ixcredit gtk.php 
Aplikasi ini memiliki satu window, yang terdiri 
dari enam entry tempat memasukkan kriteria 
pencarian pada bagian atas layar. Pada bagian 
bawah layar, aplikasi ini memiliki sebuah list- 
box yang berguna untuk menampilkan hasil 
pencarian. Dalam listbox tersebut, kita hanya 
akan menampilkan tiga kolom data yaitu na- 
ma, email dan deskripsi pertama. Untuk versi 
GTK, kita tidak menampilkan informasi detil 
seperti pada aplikasi web. Berikut ini adalah 
source code aplikasi: 

<?php 

//(c) nop, 8 Mei 2995, 19:45 

di php gtk.: so.) 


function close() 
| 

gtk: :main quit); 
} 


function search_action($button, 
$entry_name, $entry_email, 
$entry_web, $entry_pgp, $entry_ 
desc, $entry_snail, $clist_data, 
$statusbar) 
{ 
$statusbar -> push(1,”Please 
Wan 


$pn = $entry name -> get 
text(); 


74 INFOLINUX 08/2005 


$pe = $entry_email -> get_ 
text (); 

$pw = $entry_web -> get_ 
text(); 

$pp = $entry pgp -> get 
text): 

$pd = $entry_desc -> get_ 
text(); 

$ps = $entry snail -> get 
text(); 


$clist_data == clear): 


$file = fopen(“CREDITS”,”r”); 


$tokens =-array( Nn: E: >, We. 


dig eo Ie A akan 


$count = Q; 
while (!feof($file)) 
{ 


$buff = fgets($file); 
if (strlen($buff) == 1) 
1 
if ($n) 
{ 
if Coon l= 8") if 
(leregi($pn, $n)) {$d1 
= “?,; continue; } 
if ($pe l= “”) if 
(leregi($pe, $e)) {$dl 
= “9, continue; | 
if ($pw l= “?) if 
(leregi($pw, $w)) {$d1 
= “9, continue; | 
ap joo) ee ae 
(leregi($pp, $p)) {$dl 
= “9, continue; | 
if ($pd l= “”) if 
(!eregi($pd, $d)) {$d1 


www.infolinux.web.id 


= “9, continue; | 
It) ($ps l= 9) it 
(leregi($ps, $s)) {$dl 
= “?,; continue; } 


$temp = array($n, $e, 
Sd: 

$clist data -> 
append($temp) ; 


$n = “” 
$e = “”; 
$w = “” 
U 
$dl= “”; 
$d = “7, 
$s = “”; 
$hacker_str = ©”; 


} else 


$tmp = split = Sbunrt ); 
if (lim array<(substr( 
$buff,@,2),$tokens) ) 
continue; 
switch ($tmpl9]) 
{ 
case “N”: 
$n = $tmp[1]; 
$n = stripslashes 
(ereg_replace(“\ 


ae ee 
$count++; 
break; 

case “E”: 
$e = $tmp[1]; 
$e = ereg_replace(“\ 
is Se): 


4 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





$e .= “ “&; 
break; 
case “W”: 
$w .= $tmp[1] 
break; 
case “pP”: 
$p .= $tmp[1] 
break; 
case “D”: 
i èC pale) 
{ 
$d1 $tmp: 
$d1 = ereg_ 
replace(“\ 
ite eSa 
ii 
$d .= $tmp[1] 
break; 
case Ss 
$s .= $tmp[1] 
break; 


I 
fclose($file); 
$statusbar -> push(1,”Ready”); 


} 
$window = &new GtkWindow(); 


$window->set_title( “Linux 
Credits”); 
$window->set_usize(640, 489): 
$window->set_position(GIK_WIN_ 
POS CENTER); 
$window->set_policy(false, 
false, false); 
$window->connect( “destroy”, 
“close”); 


$main_table = &new 
GtkTable(16,12); 
$window->add($main_table); 


$entry_name = &new GtkEntry(); 
$label_name = &new 

GtkLabel (“name”) ; 

$entry_email = &new GtkEntry(); 
$label_email = &new 

GtkLabel (“email”); 

$entry_web = &new GtkEntry(); 
$label_web = &new 

GtkLabel (“web”) ; 

$entry_pgp = &new GtkEntry(); 


EAn : 


Ane : 


EN (lee : 


EAn : 


$label_pgp = &new 

GtkLabel (“pgp”); 

$entry_desc = &new GtkEntry(); 
$label_desc = &new 

GtkLabel (“desc”); 

$entry_snail = &new GtkEntry(); 
$label_snail = &new 

GtkLabel (“snail”); 
$button_search = &new 
GtkButton(“search”) ; 


$clist_data = &new GtkCList(3, 
array(“Name”,”Email”,”Descl”)); 
$clist_data -> set_column_ 
width(@,15@); 

$clist_data -> set_column_ 
width 1,150); 


$statusbar = &new 
GtkStatusBar(); 
$statusbar -> push(1,”Ready”); 


$scrolled_win = &new 
GtkScrolledWindow( ): 


$scrolled win -> set_policy(GTK_ 


POITCY AUTOMATIC, GTK_POLICY_ 
AUTOMATIC): 

$scrolled win -> add($clist_ 
data): 


$button search -> connect( 
“clicked”,”search. action”, 
$entry name, $entry email, 
$entry web, $entry pgp, $entry 


desc, $entry snail, $clist data, 


$statusbar): 


$main table -> attach($label 
name, 0,1,0,1); 

$main table -> attach($entry 
name, 1,2,9,1); 

$main_table -> attach($label_ 
email. 2,3,9,1); 

$main_table -> attach($entry_ 
email, 3.4,.9,1); 

$main_table -> attach($label_ 
web. 4. 5,9. 1): 

$main_table -> attach($entry_ 
web, 5,6,8,1): 

$main_table -> attach($label_ 
pap Oo bel. 2): 

$main_table -> attach($entry_ 
[Oey Oye alle Ze ALIA) 

$main_table -> attach($label_ 


www.infolinux.web.id 








descw2 3.1.2); 

$main_table -> attach($entry_ 
dese, 3,4,1,2): 

$main_table -> attach($label_ 
marl A5 lee es 

$main_table -> attach($entry_ 
shail. 5,6,1,2); 

$main_table -> attach($button_ 
search, 5,022.0). 

$main_table -> attach($scrolled_ 
win a le o TI); 

$main_table -> 
attach($statusbar, 9,16., 11,12): 


$window->show_all(); 
gtk: :main():; 
?> 


Penjelasan source code: 

@ Kita memiliki dua fungsi: close() dan 
search_action(). Fungsi pertama ber- 
fungsi untuk keluar dari perulangan 
utama GTK dan fungsi kedua untuk 
melakukan pencarian. Isi fungsi ini 
kurang lebih sama dengan rutin pencari- 
an pada contoh-contoh sebelumnya. Be- 
danya, dalam fungsi pencarian ini, untuk 
mempersingkat, kita juga langsung me- 
ngatur hasil pencarian ke dalam listbox 
di bagian bawah layar. 

@ Program ini mempergunakan GtkTable 
untuk mengatur layout. 

@ Untuk mendapatkan PHP GIK terbaru, 
kunjungilah gtk.php.net. 

Selesai sudah pembahasan menge- 
nai kredit pembuat Linux. Anda bisa juga 
membuat versi lain, seperti versi flash yang 
menarik. Sebuah kontribusi di dunia open 
source. Ô 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


o Linux Credits x 


name | email [redhat web | 
pgp | desc | snail | 





search 





Helge Deller hdeller@redhat.de 
Jakub Jelinek jakub@redhat.com 
Michael K. Johnson 


PA-RISC Linux hacker, LASI-, ASP-, WAX-, LCD/LED-1 
Sparc hacker, SILO, mc 
johnsonm@redhat.com The Linux Documentation Project 


Rik van Riel riel@redhat.com 
Stephen Tweedie sct@redhat.com 


Linux-MM site, Documentation/sysctl/", swap/mm readar 
Second extended file system developer 


Ready 


Linux-credit versi GUI. 


INFOLINUX 08/2005 75 





BIOS dan Boot Loader 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











password pada BIOS dan boot loader GRUB atau Lilo. 


ika dilihat dari sejarah adanya Linux, 

maka dapat disimpulkan bahwa Linux 

merupakan turunan dari Unix. Unix 
mempunyai tingkat keamanan yang tinggi 
dibandingkan dengan berbagai macam jenis 
sistem operasi yang ada. Tentunya tingkat 
keamanan ini juga “diwariskan” kepada 
Linux. Pada dasarnya, Linux mempunyai 
tingkat keamanan yang tidak jauh beda dari 
Unix. Namun, semua itu masih membutuh- 
kan beberapa langkah optimasi lagi agar 
Linux semakin aman. Tulisan singkat ini 
berupa petunjuk mengamankan BIOS dan 
boot loader. 


Password BIOS 

BIOS (Basic InputOoutput System) meru- 
pakan sebuah program kecil yang diguna- 
kan untuk mendeteksi dan mengonfigurasi 
hardware. Namun, siapa sangka jika Anda 
melalaikan seberapa pentingnya BIOS maka 
bisa saja data Anda akan hilang. Mempro- 
teksi BIOS, berguna untuk mengamankan 
dari user yang tidak berhak mengakses se- 
cara physic kepada system dengan me-re- 
boot PC. Sewaktu PC di-reboot, jika BIOS 
tidak diproteksi maka seseorang dapat me- 
masukkan disket atau CDROM yang digu- 
nakan untuk meng-hack atau meng-copy 
program jahat ke dalam system. Dengan 


GRUB version 0.93 (640K lower 7 64512K upper memory) 


Red Hat Linux (2.4.20-8) 


Use the T and | keys to select which entry is highlighted. 
Press enter to boot the selected OS or 'p” to enter a 
password to unlock the next set of features. 


Password: If 


ko redhat. 


Gambar 1. Password pada GRUB. 


76 INFOLINUX 08/2005 





booting melalui cdrom atau floppy maka 

system kita tidak akan aman karena sese- 

orang dapat menjalankan berbagai macam 

aplikasi ‘hitam’. 
Secara umum alasan mengamankan 

BIOS, yaitu: 

1. Mencegah diubahnya konfigurasi pada 
BIOS. 
Jika seseorang dapat masuk ke dalam 
BIOS, maka dia dapat dengan mudah 
mengacak-acak system. Men-disable 
hardware atau mengubah urutan boot- 
ing tentunya akan sangat merugikan bagi 
komputer yang dijadikan server ketika 
ditinggalkan oleh administrator. Dengan 
boot melalui floppy drive atau cdrom 
seorang penyusup dapat saja dengan mu- 
dah menggunakan mode booting dengan 
mode rescue atau single user mode. Siapa- 
pun yang paham hal ini tidak akan mem- 
biarkan BIOS dengan mudah diakses. 

2. Mencegah sistem di-booting oleh yang 
tidak berhak. 
Beberapa jenis BIOS mempunyai fasiltas 
untuk memberikan password full (dua 
password) terhadap sistem. Maksud- 
nya, sebelum boot loader tampil maka 
akan muncul prompt untuk memasuk- 
kan password. Sehingga di dalam BIOS 
terdapat dua password, yaitu password 
ketika akan masuk BIOS dan password 
ketika akan booting. 
Hal di atas jika tidak kita perhatikan dapat 
saja dengan mudah komputer diacak- 
acak. Tentunya dengan memaksimalkan 
keamanan inilah, maka akan menjadikan 
komputer yang kita pergunakan lebih 
aman. Apabila anda lupa password BIOS 
maka terdapat dua jalan yaitu: 
@ Reset jumper. Hal ini dapat Anda lihat 

di buku manual motherboard. 
@ Melepas CMOS baterai, kemudian 
memasangnya kembali. 


www.infolinux.web.id 








figurasi program untuk dijalankan sewaktu 


booting. Tentunya dengan berbeda jenis 
sistem operasi maka akan berbeda pula je- 
nis pengamanannya. Kali ini penulis dengan 
menggunakan Red Hat9.0 akan mengonfigu- 
rasi password untuk mengamankan boot 
loader. 
Berikut ini alasan utama kenapa harus 
mengamankan boot loader: 
1. Melarang user masuk dengan modus 
single user. 
Single user di sini maksudnya seorang 
yang login kali pertama, maka otoma- 
tis menjadi root. Dengan mengetikkan 
linux —s pada prompt boot loader, maka 
user tersebut otomatis sebagai root. Se- 
cara default semua distro Linux mem- 
bolehkan penggunaan single user mode 
(linux single). Jika hal ini tidak diatasi, 
maka orang dengan mudah mengacak- 
acak sistem. Karena hak akses root tak 
terbatas. 
2. Melarang user masuk ke console dari 
GRUB. 
Linux Red Hat atau Fedora mengguna- 
kan GRUB sebagai boot loader, meng- 
ingat boot loader ini mempunyai keung- 
dibandingkan Lilo, 
misalnya dapat diedit saat boot. 


gulan tersendiri 


3. Melarang user masuk ke opsi booting 
yang lain. 
Apabila pada komputer tersebut meng- 
gunakan dual boot maka bisa saja 
orang jahil akan masuk ke sistem operasi 
lain (misal Windows), sehingga dapat 
dengan mudah mengacak-acak kompu- 
ter (tentunya dengan bantuan program 
yang lain). Hal sederhana seperti di atas 
akan membawa dampak yang berbahaya 
jika sejak dari dini kita tidak mewaspa- 
dainya. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Password pada GRUB 

Untuk memberi password pada GRUB de- 

ngan memanfaatkan enkripsi, lakukan pe- 

rintah berikut ini: 

1. Ketikkan pada shell (login sebagai root): 
# /sbin/grub-md5-crypt 


2. Setelah mengetik perintah di atas, maka 
akan tampil perintah untuk memasukkan 
password. Berikut ini contoh yang penu- 
lis lakukan pada mesin Red Hat 9.0: 

Lroot@syafii safiiJ# /sbin/ 
grub-md5-crypt 

Password: 

Retype password: 
$1$1UogH9$cZpecMy.Ea0ue/vNBp/ 
Xk1 


Password yang penulis gunakan adalah 
6u4c4q3p!:). 
di-enkripsi 


Password tersebut akan 

menggunakan alogritma 
md5 menjadi $1$1UogH0$cZpecMy. 
EaOue7vNBp/Xk1. Ingat dengan benar 
password hasil enkripsi tadi. 

3. Sebaiknya Anda salin file hasil enkripsi 
ke editor teks Anda, misal vi. Password 
yang telah terenkripsi ini akan kita ma- 
sukkan ke dalam file konfigurasi GRUB. 
Buka grub.conf yang terletak di /boot/ 
grub/ dengan perintah vi /boot/grub/ 
grub.conf. Berikut ini isi file grub.conf 
yang sudah dimodifikasi: 

default=1 
timeout=19 
password --md5 
$1$1UogH9$cZpecMy.Ea0ue/vNBp/ 
Xk1 
splashimage=(hd@,7)/boot/ 
grub/splash.xpm.gz 
title Red Hat Linux (2.4.20-8) 
root (hd@,7) 
kernel /boot/vml inuz- 
2.4.20-8 ro root=LABEL=/ 
initrd /DO0t/initra: 
2.4.20-8.img 
title Windows 
rootnoverify (hd9,8) 
chainloader +1 


Tambahkan sebuah baris berikut di 
bawah baris “timeout=10”: 

password --md5 
$1$1UogH9$cZpecMy.Ea0ue/vNBp/ 
Xk1 


Format penambahannya yaitu: 
password --md5 <password 
yang sudah di enkripsi>. 


Jika sudah Anda tambahkan, kemudian 
cek file permission file grub.conf. Guna- 
kan perintah stat: 
[safii@syafii safii]$ stat 
/boot/grub/grub.conf 
File: `/boot/grub/grub.conf’ 
Size: 673 Blocks: 8 I0 B 
lock: 4996 Regular File 
Device: 3@8h//76d Inode: 
261427 mk 
Access: (9699/-rw------- ) 
Vid: ME root) Gid: 
CA Tpevon es) 
Access: 2004-03-24 
11:42:40. 900000000 +0700 
Modify: 2004-03-24 
11:42:40.90g000000 +0700 
Change: 2004-03-24 
11:42:40. 900000000 +0700 


Pastikan file permissionnya 600, yang 
artinya file tersebut hanya dapat di baca 
dan diedit oleh root. Apabila file permis- 
sion masih belum 600, gunakan perintah 
chmod: 
Lroot@syafii grub]# chmod 6989 
grub.conf 


4. Jika semua konfigurasi telah dilakukan 
dengan benar, reboot komputer Anda. 
Ketika GRUB tampil waktu booting, 
untuk masuk ke editor biasanya anda 
mengetikkan ‘e’ terlebih dahulu. Tapi 
karena sudah diberi password, Anda ha- 
rus mengetikkan ‘p’ dahulu kemudian 
memasukkan password untuk masuk ke 
editor (Gambar 1). 


Namun, pengamanan seperti di atas ma- 
sih tidak cukup karena bisa saja masuk ke 
opsi booting yang lain yaitu masuk ke opsi 
Windows jika menggunakan dual boot. 
Untuk mengunci (Jock) agar tidak dapat 
masuk ke Windows, maka buka lagi file 
grub.conf. Tambahkan kata lock di bawah 
title Windows. 

Reboot kembali pc Anda. Pada menu 
GRUB, pindah kursos ke Windows, maka 
proses booting akan berhenti sebelum anda 
menekan tombol ‘p’ pada GRUB dan mema- 


www.infolinux.web.id 





BIOS dan Boot Loader 








Gambar 2. Password pada Lilo. 


sukkan password. Jika anda hanya menam- 
bahkan kata lock saja, maka untuk mengedit 
GRUB dan masuk Windows menggunakan 
password yang sama. Tetapi jika ingin mem- 
berikan password yang berbeda ketika ingin 
booting ke Windows, tambahkan baris lock 
dan password: 

title Windows 

lock 

password --md5 

$1$1UogH9$cZpecMy.Ea0ue7/vNBp/Xk1 


Untuk menghasilkan enkripsi password 
(dapat men-generate sendiri), ketikkan pe- 
rintah: 

# /sbin/grub-md5-crypt 


Password pada LILO 
1. Buka file /etc/lilo.conf. 
2. Di bawah image=/boot/vmlinux-<xx> 
tambahkan baris password: 
password=password_anda 
Konate 


Arti restricted 


memasukkan perintah boot dengan 


adalah: jika seseorang 


menggunakan argumen ketika tampil 
boot prompt, maka dia harus memasuk- 
kan password terlebih dahulu. Misalnya 
mengetikkan ‘linux -s’ yang artinya login 
dengan linux single (Gambar 2). 
Password pada Lilo bukan password ter- 
enkripsi. Anda harus atur agar permis- 
sion-nya (atribut file) tidak bisa dilihat 
oleh user yang bukan root (pastikan 
bahwa atribut file lilo.conf adalah 600). 
Jangan lupa setelah melakukan perubah- 
an pada lilo.conf jalankan perintah: 

# /sbin/lilo -v 


Catatan: 

Keamanan BIOS dan boot loader bisa hi- 
lang, jika reset jumper atau cabut baterai 
CMOS. Ô 

M Syafii (karebet_asli@telkom.net) 


INFOLINUX 08/2005 77 





info Harga 











IRELESS LAN INFINET RWR3514 Wireless IEEE 802.11b, DSSS Router Radio, 2.4 GHz, US$ 4100 
3COM 3CRDAG675 Airconnect 54Mbps Wireless LAN PCI Card US$ 105 Data Rate 11Mbps, Including 4 FXO VoIP Gateway, Complete with 27dBi 
3COM 3CRPAG175 3Com 11a/b/g Wireless PC Card with XJACK Antenna US$ 105 unidirectional antena and Dual protection lightning arrester. 
3COM 3CRSHPW196 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA w/ XJack Antenna US$ 69 INFINET RWR3516 Wireless IEEE 802.11b, DSSS Router Radio, 2.4 GHz, US$ 6300 
3COM 3CRSHPW796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA US$ 45 Data Rate 11Mbps, 2 E1 ISDN PRI, Complete with 27dBi unidirectional antena 
3COM 3CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 54 Mbps US$ 59 and Dual protection lightning arrester. 
3COM 3CRWE154G72 OfficeConnect Wireless 11g PC Card 54 Mbps US$ 59 LINKSYS BEFW11S4 Wireless IEEE 802.11b, Wireless Access Point + US$ 70 
3COM 3CRWE454G72 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps US$ 89 Broadband Router, 2.4 GHz, Data Rate 11Mbps, with 4-Port Switch & 1-Port 
3COM 3CRWE52196 3Com 11Mbps Wireless Cable/ DSL Gateway w/ 4 port switch US$ 99 for Cable/DSL Modem 
3COM 3CRWE554G72 OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway 54 Mbps US$ 89 LINKSYS WAG54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, US$ 135 
3COM 3CRWE825075A 3Com AP8250 802.11g Dual Slot Access Point US$ 569 Data Rate 54Mbps, Indoor 
ALLIED TELESYN AT-WCP200G 54Mbps, IEEE802.119, Wireless PCI Adapter US$ 81 LINKSYS WAP11 Wireless IEEE 802.11b, Access Point, 2.4 GHz, US$ 60 
BELKIN F5D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 802.119 US$ 50 Data Rate 11Mbps, Indoor (Optional Outdoor Capability) 
BELKIN F5D7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps US$ 62 LINKSYS WAP51AB Wireless IEEE 802.11a & IEEE 802.11b, Dual Band US$ 223 
BELKIN F5D7010uk Wireless Notebook Network Card, 54Mbps, 802.119 US$ 49 Access Point, 2.4GHz & 5GHz, Data Rate 11 & 54 Mbps, Indoor 
BELKIN F5D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802.119 US$ 61 LINKSYS WAP54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, US$ 80 
BELKIN F5D7050 Wireless USB Network Adapter, 802.119 US$ 63 Data Rate 54Mbps, Indoor 
BELKIN F5D7230ak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 802.119 US$ 84 LINKSYS WCF12 Wireless IEEE802.11b, Compact Flash Adapters for PDAs, US$ 83 
BELKIN F5D7231ak4 Wireless DSL/Cable Router -SOC, 124Mbps, 802.119 US$ 105 2.4 GHz, Data Rate 11Mbps 
BELKIN F5D7630ak4A Wireless ADSL Modem with Built-in 11g Router US$ 172 LINKSYS WET11 Wireless IEEE 802.11b, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, US$ 93 
BELKIN F5D7633uk4A ADSL2+ Modem with High-Speed Mode Wireless-G Router, US$ 184 Data Rate 11Mbps 
125Mbps LINKSYS WMP11 Wireless IEEE 802.11b, PCI Card for Desktop, 2.4GHz, US$ 42 
BELKIN F5D8000ak Wireless Pre-N Desktop Network Card US$ 220 Data Rate 11Mbps 
BELKIN F5D8010ak Wireless Pre-N Notebook Network Card US$ 160 LINKSYS WMP54G IEEE802.11g, PCI Card for Desktop US$ 50 
BELKIN F5D8230-4 Wireless Pre N Router US$ 245 LINKSYS WPC11 Wireless IEEE 802.11b, Wireless PCMCIA, 2.4GHz, US$ 30 
BILLIONTON WAP11 Wireless CardBus 11 Mbps, 64/128 bit WEP, IEEE 802.11b US$ 40 Data Rate 11Mbps 
CISCO AIR-AP1220B-A-K9 802.11b AP w/Avail CBus Slot, FCC Cnfg US$ 750 LINKSYS WPC51AB Wireless PCMCIA, 54 Mbps US$ 83 
COMPEX irdaNet iRE201 4Mbps Fast Infrared Interface, 100Base-TX, US$ 109 LINKSYS WPC54G Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter US$ 49 
Web based & RS232 Serial Support LINKSYS WPG11 Wireless Projector Access US$ 350 
COMPEX SKW811 Wireless Broadband, 11Mbps, 64bits or 128bits, US$ 192 LINKSYS WPS11 Wireless Print Server US$ 139 
802.3u 100Base-TX, CSMA/CD LINKSYS WRT54G Wireless G Broadband + Router US$ 79 
COMPEX WL-11B+ Wireless LAN PCMCIA Adapter, 11 Mbps, 64bits or US$ 49 LINKSYS WUSB11 Wireless USB Network Adapter 11Mbps US$ 42 
128bits transmission LINKSYS WUSB54G Wireless-G USB Network Adapter US$ 58 
COMPEX WLU-11A-E Wireless LAN USB Adapter, 11Mbps, 64bits or US$ 50 MACROSTACK MAP811 Wireless IEEE 802.11b, Access Point, Advanced 2.4 GHz, US$ 800 
128bits transmission Data Rate 11Mbps, Indoor/Outdoor 
COMPEX WP-11B+ Wireless Access Point: Operating Mode: AP Mode, US$ 145 MACROSTACK MAP811E Wireless IEEE 802.11b, Micro Access Point, 2.4 GHz, US$ 370 
AP Client Mode, Broadband Gateway Mode, Wireless Routing Client mode, Data Rate 11Mbps, Indoor/Outdoor 
Wireless Ethernet Adapter Mode, Wireless Bridge Link Mode, Built in DHCP server, MACROSTACK MOB811A Wireless IEEE 802.11b, Backhaul unit, Access Point, US$ 1350 
NAT Firewall, Time based access management, Web Based configuration 2.4 GHz, Data Rate 11Mbps, Indoor/Outdoor 
interface - # plus pigtail # MS5800 MS5800-AP VLAN wireless IEEE 802.11 5.8GHz Access Point outdoor. US$ 2850 
DLINK DI-624+/E Wireless IEEE 802.119, Access Point + Broadband Router, US$ 73 10MBps data rate, integrated outdoor Sectoral 60deg antenna. Complete for 
2.4GHz, Data Rate 88Mbps, Indoor 1 Base Station. 
DLINK DI-724P+ 88*/54Mbps IEEE 802.119 Wireless Broadband Residential US$ 99 MS5800 MS5800-F58 VLAN wireless IEEE 802.11 5.8GHz outdoor Unit. 10MBps US$ 1950 
Gateway with 4-port Switch with print server data rate, integrated high range outdoor unidirectional antenna. Complete for 
DLINK DWL-1750 AirPremier Outdoor 2.4GHz (802.11b) Wireless Bridge/Router US$ 850 1 site. 
DLINK DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point with US$ 105 MS5800 MS5800-F58E VLAN wireless IEEE 802.11 5.8GHz outdoor Backhaul Unit. US$ 2400 
1 Removeable Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD + Power Supply + 10MBps data rate, integrated outdoor unidirectional antenna. Complete for 1 site. 
UTP Cable Included MS5800 MS5800-SU VLAN wireless IEEE 802.11 5.8GHz Subscriber Unit outdoor. US$ 1600 
DLINK DWL-650+ Wireless IEEE802.11b enhanced, Wireless PCMCIA Adapter, US$ 30 10MBps data rate, integrated outdoor solid disc 27dBi antenna. Complete for 
2,4 Ghz, Data Rate 22Mbps, Indoor, with built-in antenna 1 remote site. 
DLINK DWL-900 AP-+/E Wireless IEEE802.11b enhanced, Access Point, 2.4 Ghz, US$ 97 PRISM AP Prism AP US$ 155 
Data Rate 22Mbps, Indoor, 1-Port UTP 10/100Mbps, 1-Port USB PRISM Bridge AP Bridge AP US$ 610 
DLINK DWL-G120 54Mbps USB to wireless LAN converter, IEEE 802.119 US$ 50 PRISM IP1500H Wireless Access Point , 11Mbps Data Rate, Bulit-In Antenna US$ 1500 
with built-in antene Omni Type, Outdoor Casing with Lightning Arrester 
DLINK DWL-G520+ Wireless IEEE802.11g, PCI Adapter, 2,4 Ghz, US$ 49 SMARTBRIDGE AirBridge Outdoor sB2110 Wireless IEEE 802.11, Bridge, US$ 485 
Data Rate 88 Mbps, Indoor Include PowerShoot 
DLINK DWL-G650+ Wireless IEEE802.11g, PCMCIA Adapter, 2,4 Ghz, US$ 45 SMARTBRIDGE AirPort PRO Outdoor sB2510 Wireless IEEE 802.11, Outdoor, US$ 575 
Data Rate 88 Mbps, Indoor Include PowerShoot 








78 INFOLINUX 08/2005 www.infolinux.web.id 














SMC 2304WBR-AG EZ Connect Universal a/g Wireless Broadband router, 4 switch US$ 280 CISCO 176010/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash /64DRAM US$ 1285 
port 10/100 UTP Auto MDIX, 1 port UTP for ADSL or Cable modem connection CISCO 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP,19-in Chassis,32Flash / US$ 2095 
SMC 2336W-AG EZ Connect Universal a/g - Wireless 32-bit CardBus Adapter, US$ 140 96DRAM 
11/54Mbps 2.4/5GHz OFDM, IEEE 802.11g, IEEE802.11a, IEEE802.11b compliant, CISCO 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash / US$ 2015 
built-in diversity patch antenna, 64/128/152-bit WEP encryption 128DRAM 
SMC 2404WBR Wireless Broadband Router + WAP Turbo 11/22 Mbps, US$ 107 CISCO 2621XM Mid Performance Dual 10/100 Ethernet Router with US$ 2500 
3 port switch, 1 x UTP WAN port for ADSL/Cable, SPI Firewall Cisco IOS IP,32Flash / 128DRAM 
SMC 2555W-AG Elite Connect Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Access Point, US$ 585 CISCO 2650XM High Performance 10/100 Modular Router with Cisco IOS IP, US$ 2660 
Support PoE 64/128/152-bit WEP encryption, IEEE 802.1x authentification access 32Flash / 256DRAM 
control with key rotation CISCO 2651XM-V CISCO2651XM, AIM-VOICE-30, IOS IP Voice 12.3(4)T,32Flash/ US$ 4845 
SMC 2602W v.3 EZConnect Wireless 11 Mbps 2.4 Ghz DSSS Wireless Ethernet US$ 75 256DRAM 
PCI Card CISCO 37253700 Series, 2-Slot, 2 FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM US$ 6870 
SMC 2642W EZConnect Wireless 11Mbps 2.4GHz DSSS Wireless Ethernet US$ 120 CISCO 37453700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM US$ 9700 
Compact Flash Card CISCO 801ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), One ISDN BRI1 S/T US$ 645 
SMC 2662W V.4 EZConnect Wireless USB Adapter, 11Mbps 2.4GHz DSSS (Direct US$ 70 (RJ-45 connector) 
Sequence Spread Spectrum), dual dipole antenna, 64/128-bit WEP encryption CISCO 803ISDN BRI/Ethernet Router , 4-port Hub 10BASE-T (RJ-45) , US$ 725 
SMC 2802W EZConnect G Wireless PCI Adapter 11/54Mbps 2.4GHz, IEEE 80211g US$ 95 One ISDN BRI S/T, Two RJ-11 
SMC 2835W EZConnect G Wireless 32 bit Cardbus Adapter 11/54 Mbps, US$ 95 CISCO 805Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port US$ 810 
2.4GHz IEEE 802119 CISCO 805 Bundle CISCO 805 + CAB-SS-V35MT= US$ 749 
SMC 2862W-G EZ Connect g Wireless USB Adapter, 11/54Mbps, 2.4GHz OFDM, US$ 100 CISCO 837-K9 Cisco 837 ADSL Router US$ 550 
2.0, 64/128-bit WEP encryption and IEEE802.1x authentication, USB 2.0 CISCO CISCO1841 Modular Router with 2xFE, 2 WAN slots, 32MB FLASH / US$ 1075 
SMC 7804WBRA Wireless-G ADSL Barricade Router/Bridge Modem, 4 port US$ 180 128MB DRAM 
10/100 UTP, Compliant with 8Mbps downstream and 640Kbps upstream, CISCO CISCO1841-HSEC/K9 1841 Security bundle with AIM-VPN, US$ 2396 
Compliant with 1.5Mbps downstream and 512Kbps upstream, IEEE 802.119 Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
54Mbps Access Point, Supports RFC2364 PPPoA, RFC2516 PPPoE, CISCO CISCO1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, US$ 1960 
RFC1483 encapsulation 64MB FLASH / 256MB DRAM 
SMC Pro Wire 11/22MBps Auto Sensing Wireless Cable/ DSL BroadBand Router US$ 160 CISCO CISCO1841-T1 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, US$ 1875 
+ 11MBps Wireless USB Adapter 32MBFLASH / 128MB DRRAM 
SMC WMR-AG EZ-Stream Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Multimedia Receiver US$ 450 CISCO CISCO1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, US$ 2740 
11/54Mbps, IEEE 802.119, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b compliant, built in antenna Advance Security, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
TELETRONICS TEW-430APB 54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge US$ 97 CISCO CISCO2801 2801 Router AC Power, 2FE, 4slots (2HWICs), 2AIMS, US$ 1565 
TRENDNET TBW-101UB Wireless Bluetooth USB Adapter US$ 51 IP BASE, 64MB FLASH / 128MB DRAM 
TRENDNET TBW-102UB Wireless High Power Bluetooth USB Adapter US$ 57 CISCO CISCO2801-HSEC/K9 2801 Security Bundle, AIM-VPN / EPII-PLUS, US$ 2820 
TRENDNET TEW-212APBO 11Mbps outdoor AP Bridge Router /w built in US$ 797 Advance IP Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
10dBi antenna CISCO CISCO2811 2811 with AC Power, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, US$ 1960 
TRENDNET TEW-226PC 11Mbps Wireless PC Card / Realtec US$ 37 IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
TRENDNET TEW-228PI 11 Mbps Wireless PCI Adapter / Realtec US$ 37 CISCO CISCO2811-HSEC/K9 2811 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, US$ 3210 
TRENDNET TEW-229UB 11Mbps Wireless USB LAN Adapter / Realtec US$ 39 Advance IP Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
TRENDNET TEW-230APB 11Mbps Wireless Access Point with Bridge US$ 89 CISCO CISCO2821 2821 with AC Power, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, US$ 3050 
TRENDNET TEW-231BRP 11Mbps Wireless AP Router with 4-port Switch US$ 85 P BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
TRENDNET TEW-401PC+ 125/54Mbps 11g Wireless PC Card US$ 69 CISCO CISCO2821-HSEC/K9 2821 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, US$ 4300 
TRENDNET TEW-403PI+ 125/54 Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter US$ 69 Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
TRENDNET TEW-410APB+ 125/54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge US$ 125 CISCO CISCO2851 2851 with AC Power, 2GE, 4HWIC, 3PVDM, 1NME-XD, 2AIM, US$ 5090 
TRENDNET TEW-410APB+ Bndl 1 1 unit of TEW-410APB+ (125/54Mbps 119 US$ 234 IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
Wireless Access Point with Bridge) and 2 units of TEW-424UB (54Mbps 11g CISCO CISCO2851-HSEC/K9 2851 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, US$ 6350 
Wireless USB Adapter) -BUNDLE Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
TRENDNET TEW-410APB+ Bndl 2 1 unit of TEW-410APB+ (125/54Mbps 119 US$ 234 CISCO CISCO3825 3825 with AC PWR, 2GE, 1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, US$ 7448 
Wireless Access Point with Bridge) + 2 units of TEW-401PC+ (125/54Mbps 11g 64MB FLASH / 256MB DRAM 
Wireless PC Card) -BUNDLE CISCO CISCO3825-HSEC/K9 3825 Security Bundle, AIM-VPN/EPII-PLUS, US$ 9090 
TRENDNET TEW-411BRP+ 125/54Mbps 11g Wireless Router with 4-port Switch US$ 139 Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
TRENDNET TEW-423PI 54Mbps, IEEE802.119 Wireless PCI Adapter US$ 50 CISCO CISCO3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, IP Base, US$ 10190 
TRENDNET TEW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter US$ 51 64MB FLASH / 256MB DRAM 
TRENDNET TEW-431BRP 54Mbps 11g Wireless AP Firewall Router with 4-port Switch US$ 95 CISCO CISCO3845-HSEC/K9 3845 Security Bundle, AIM-VPN-HPII-PLUS, US$ 12465 
TRENDNET TEW-435BRM 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router / US$ 150 Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
w 4-port Switch DLINK DI-704P Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, US$ 79 
TRENDNET TEW-IA040 Indoor Omni Antenna (4dBi) US$ 49 1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband Router Plus 
Print Server 

DLINK DI-804HV Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, US$ 115 
ALLIED TELESYN AT-MC601 / AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation US$ 350 1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband VPN Router 
over phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km LINKSYS BEF11S4 Router Wireless 4 Port 10/100 Mbps US$ 65 
or 4,000 feet (Cable Not Included) LINKSYS BEFSR81 BroadBand Router, 8-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, US$ 114 
CISCO 172110/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M DRAM US$ 1012 1-port WAN,10Mbps, DSL/Cable 
CISCO 1721 Bundle CISCO 1721 + WIC-1T + CAB-SS-V35MT US$ 1175 LINKSYS BEFVP41 EtherFast Cable/DSL , 4-port UTP, 10/100Mbps Switch, VPN US$ 139 
CISCO 175110/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM US$ 1205 LINKSYS RT31P2 Broadband Router with 2-phone ports for Voice-over-IP US$ 119 
CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM US$ 2015 LINKSYS RVO82 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing US$ 355 

www.infolinux.web.id INFOLINUX 08/2005 79 








Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Teka-Teki Linux 











QOruvurimnwaraDiir=ezvyA=a=O 
SJSUSMOr SASOSAATU 
TMTIHsHOCAVOTTDATU U 
DDDAMOr SASTMTATATI 


AKAVAMTDUL 
ASLUZODUONT 
THJHSAASAN 
TTAUP TS 


AJ SLS AUKOTMSUVATT 
IPSI 


UNG) DNA UT Ur G) v=o x 
AQruumrrmwmnwv—AnzA Zz 
QOuvurdAVSArVORAaTTIDA 
SPWLPLHdJHjATMTOMLLMUUOL 


Berniat mendapatkan Bluetooth dari Nexus? Tersedia 5 buah 
bluetooth dari Nexus untuk 5 (lima) orang pemenang. 
Baca keterangannya pada kotak di samping. 


80 INFOLINUX 08/2005 www.infolinux.web.id 











inux 





Caranya: 


Di antara susunan huruf di samping tersembunyi 
beberapa nama fto client yang terdapat di du- 
nia Linux. Pada contoh di samping diperlihatkan 
'KBear'. Arah tulisan bisa berupa horizontal, ver- 
tikal, maupun diagonal, dengan arah membaca 
bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke 
bawah, atau bawah ke atas. 


Anda tidak perlu mengungkap semua nama ftp 
client yang tersedia di samping, Anda hanya 
perlu mengungkap 5 (lima) nama ftp client saja. 
Kemudian kirimkan jawaban Anda melalui kartu 
pos ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 
11, Jakarta 10430. Jangan lupa agar menyer- 
takan kupon Kuis InfoLINUX yang tercantum di 
halaman ini. Kartu pos Anda kami terima paling 
lambat tanggal 1 September 2005. Kartu pos 
akan diundi dan nama pemenang kami umum- 
kan di InfoLINUX No. 10/2005. 


Bagi para pemenang, harap mengonfirmasikan 
ke Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon 
(021) 315-3731 ext. 40. Pemenang yang ting- 
gal di Jabodetabek, harap mengambil langsung 
hadiahnya di Kantor Redaksi InfoLINUX, pada jam 
kerja (Senin s/d Jumat pukul 9.30 s/d 16.30) de- 
ngan menyerahkan identitas diri. Bagi pemenang 
di luar Jabodetabek, hadiah akan dikirim (ongkos 
pengiriman hadiah ditanggung pemenang). Hadiah 
yang tidak diklaim hingga dua bulan semenjak ter- 
bitnya edisi pengumuman ini dinyatakan hangus. 








Pemenang Teka-Teki Linux Edisi 06/2005: 
Hadiah 6 Pasang Keyboard 


dan Mouse Nexus 
1. Bayu Adhi Nugroho 
Jl. Magnesium, Malang - Jawa Timur 65122 
2. Cynthia Kurniawan 
Jl. Cisokan Baru, Bandung 40122 
3. Ong Hokki Pranata 
Jl. Pumpungan, Surabaya 60118 
. Herman Yosef Hermawan 
Jl. Brigjend. Katamso, Solo 57128 
5. Demy 
Jl. S. Saddang, Makassar - Sulsel 90125 
. Gunawan Muchamad Alfatah 
Komp. Bridgestone, Bekasi Utara 17124 


Ja 


© 


EDISI MENDATANG 





InfoLINUX Bulan Depan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, 
Effendy Kho 

Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, 

| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 
Sidang Redaksi: Ahmad Suwandi, 
Arif Yuliardi, Bonifacius S. Ryanto, 
Khairuddin 

Kontributor: Noprianto 

Produksi: Renny Fitriastuti 
Sekretariat: Evawani Utami Putri 
Alamat: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 
316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


TATA LETAK & DESAIN 
Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria 


IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA 
Manajer: Thomas Hendra Waskita 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI: Purwaluyo 

Alamat: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung 

Jakarta 13930 

Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4682-6817 

Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- 
edisi sebelumnya lihat halaman 81 


KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) 
PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama 


PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini 
gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan data 
atau kerusakan pada komputer, alat-alat, 
atau software yang Anda miliki ketika meng- 
gunakan tip atau saran. 

Linux merupakan trademark dari Linus 
Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan 
dari GNU/Linux. 

Semua trademark lainnya merupakan hak 
masing-masing pemiliknya. 


82 INFOLINUX 08/2005 





Dapatkan Edisi 09/2005 


Game Center 











@ PG) | A sheli- Konsole LEL 1 23) EPn: > 


| F Need for Speed Underground 2 


Katanya sih Linux sangat kurang dalam aplikasi game. 
Katanya sih fitur-fitur 3D kurang diperhatikan di Linux. 
Jangan percaya gosip! 


Debian 3.1 


Distro yang sangat dinanti ini akhirnya hadir ke penggemarnya. 
Terkenal sebagai distro yang murni GPL, apakah Debian sudah 
benar-benar berubah? 


Instalasi Mudah Melalui Jaringan 

Satu hal yang masih menjadi momok di Linux adalah masalah in- 
talasi paket-paket. Bagaimana mengakali hal ini? Edisi mendatang 
kita akan membahas bagaimana membangun repositori sendiri. 


Mengamankan Server Linux dengan LIDS 

Banyak hacker yang selalu mencari tahu kelemahan sistem serta 
berusaha mengembangkan berbagai cara untuk melindungi sistem 
dari serangan-serangan yang sangat tidak diinginkan. Di edisi de- 
pan kita akan membahas salah satu karya hacker, LIDS (Linux In- 
trusion Detection System). 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


www.infolinux.web.id 


